Rp28.000 4 2CD 


DO MORE WITH LINUX & OPEN SOURCE 


Portsentry 


h50 


UAN Apache Web Server 


h68 


FULL VERSION 


8199 51521301063 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


DARI REDAKSI 


Seuntai Kata Dari Kami 


Linux untuk Bisnis 


alam usianya yang hampir 14 tahun, 
D masih saja ada yang meragukan kemam- 
puan sistem operasi Linux dan FOSS 
(Free/Open Source Software) atau peranti lunak 
bebas/open source untuk bisnis. Kami sering me- 
nerima pertanyaan pembaca yang akan dan sudah 
terjun di dunia bisnis, misalnya dua kasus beri- 
kut ini. Pertama, jika saya ingin bisnis berbasis 
teknologi informasi, bolehkah FOSS seperti Linux 
dikomersialkan? Kedua, dapatkah saya menggu- 
nakan FOSS untuk membuat program yang akan 
saya jadikan tertutup hanya untuk bisnis saya? 
Kasus pertama memiliki banyak contoh. Kata 
kuncinya, free software bukan freeware, artinya bu- 
kan peranti lunak gratis. Free adalah freedom yang 
berarti bebas atau merdeka. Anda tidak dilarang 
menjual peranti lunak bebas selama Anda tidak 
melanggar kesepakatan yang tertulis dalam lisen- 
sinya. Model lisensi peranti lunak bebas dan open 
source cukup banyak, ada lebih dari 40 macam. 
Contoh bisnis ini adalah perusahaan Red Hat, 
yang menjual Red Hat Enterprise Linux dengan 
harga cukup mahal. Perusahaan pembuat dis- 
tro Linux lain seperti Mandrake dan SUSE juga 
menjual paket distro versi komersial, misalnya 
Mandrake PowerPack dan SUSE Linux Enterprise 
Server. Contoh lainnya adalah Xandros, yang salah 
satu versi download-nya disertakan dalam edisi ini. 


BACAAN PENGG 


PERKAWINAN 


Pada prinsipnya, perusahaan-perusahaan itu 
tidak hanya menjual peranti lunak atau CD, tapi 
juga melengkapinya dengan manual atau buku 
dan terutama dukungan teknis, termasuk update. 
Anda dapat mencontoh keberhasilan mereka 
dengan menjual produk serupa, misalnya distro 
CentOS (versi download, turunan Red Hat Enter- 
prise Linux) yang Anda lengkapi dengan manual 
dan dukungan teknis yang baik. Anda juga dapat 
menjual Debian (distro dasar untuk membuat 
Xandros) yang Anda paket bersama Wine atau 
CrossOver Office agar dapat menjalankan pro- 
gram-program Windows. 

Kasus kedua juga cukup banyak contohnya. 
JBoss dan Apache Tomcat merupakan contoh 
program open source yang dapat digunakan un- 
tuk membangun aplikasi bisnis. Beberapa perusa- 
haan di Indonesia telah menggunakan keduanya 
untuk membangun aplikasi ERP (Enterprise Re- 
source Planning). 

Hampir semua program open source dapat 
Anda gunakan untuk membuat program komer- 
sial, misalnya dengan bahasa pemrograman C, 
Python, PHP, Java, dan lain-lain, tanpa harus 
membayar royalti kepada pembuatnya. Hanya 


saja, pengembang FOSS menunggu dukungan 
Anda, dalam bentuk apapun agar FOSS semakin 
sesuai kebutuhan Anda. 


www.infolinux.web.id 


RUSMANTO 
PEMIMPIN REDAKSI 


(rus@infolinux.co.id) 


:LINUX 


E-mail redaksional: 
redaksi@infolinux.co.id 


Klinik bantuan Linux: 
klinik@infolinux.co.id 


CD yang bermasalah: 
redaksi@infolinux.co.id 


Mailing-list pembaca: 
pembaca@infolinux.co.id 
mendaftar: 
pembaca-subscribe@infolinux.co.id 


Ingin mengirimkan naskah: 
submissions@infolinux.co.id 


Sirkulasi: 
sirkulasi@infolinux.co.id 


Situs: www.infolinux.web.id 


Alamat surat ke: 

Jl. Kramat IV No. 11 Jakarta 10430 
Telepon: (021) 315-3731, 
230-5318, 316-2108 

Faksimili: (021) 315-3732 


Berlangganan InfoLINUX atau 
pemesanan edisi-edisi sebelumnya: 
Telepon: (021) 4682-6816, 
461-6779 

Faksimili: (021) 4682-6817 


INFOLINUX 05/2005 


3 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 


| Tutorial 


InfoLINUX 05/2005 


Indeks 


Application 


| 
Server 


Dari Redaksi 
Indeks 


Berita dan Profil 

Pencipta Linux Menggunakan Apple Mac? 
Tux Dapat Berjalan di iPod 

Linux Memasuki Industri Otomotif 


6 
7 
7 


Profil: Theresia Agnes Endah Cahayani, Trainer 


Linux Sebuah Bank di Jakarta 
Tool Migrasi Tersedia Gratis 


Open0ffice.org 2.0 Berpenampilan Menawan 


iTunes di Hack Khusus untuk User Linux 
JBoss Menawarkan Dukungan Network 


Profil: Harsanto, Admin Linux Sebuah Bank di 


Jogja 


Opini 

I Made Wiryana: 

Erlang/Open Telecommunication Platform 
Budi Rahardjo: 

Perlukah Sekolah Ilmu Komputer? 
Michael S. Sunggiardi: 

Ramai-ramai Berkerumun di UKM 


Surat Pembaca 
Pengantar Ulasan 


Ulasan Hardware 
ASUS USB2.0 WLAN Adapter 


4 INFOLINUX 05/2005 


14 


16 


17 


Surecom 5 Port USB2.0 PCI 
ASUS Switch 5 Port 

Surecom Switch 8 Port 
Surecom Switch 16 Port 

Allied Telesyn Cable/DSL Router 


Ulasan Distro 
Xandros 3.0 
Monoppix 1.0.0.0 


Ulasan Software 
konversation 0.13 
Namazu 2.0.12 


Ulasan Game 
3d chess 
wesnoth 


Ulasan Buku 

Hardening Linux 

Building Wireless Community Networks 
Linux Network Security 


Pengantar Adu Software 


Adu Software 
Kwebget 0.8 
gwget 0.9 
Mirror 2.9 
Pavuk 0.9 
W3mir 1.0.10 


www.infolinux.web.id 


25 


fmirror 0.8.4beta 
Software Pilihan 
Info CD 


Bisnis 
Linux di Distributor Alat Kesehatan 


Komunitas 


Apa Sih Sebenarnya... 
HELIX? (Bagian 1) 


Klinik 


Tutorial 

Mengamankan Server dengan Portsentry 
Access Control List pada filesystem Linux 
Sinkronisasi File dengan rsync 

Web Server Sederhana dengan thttpd 
Apache Web Server di Berbagai Distro 
Wx dan Perancangan User Interface (1) 


Info Harga 
Teka-Teki Linux 


Edisi Mendatang 


29 


30 


33 


42 


44 


46 
48 
50 
54 
58 
64 
68 
72 
78 
80 


82 


BERITA 


Sekilas Info dari Dunia TI 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


6 


MGnome 2.10 yang merupakan versi ter- 
baru dari window manager populer, multi- 
platform dan gratis ini akhirnya dirilis oleh 
Gnome Project pada tanggal 10 Maret 2005 
lalu. Gnome 2.10 telah mengikutsertakan 
beberapa fitur baru, seperti player video 
dan utility ripping CD, dan ratusan per- 
baikan bug. Semua hal mengenai Gnome 
210 dapat dilihat di http://www.gnome. 
org/start/2.10/. Para pengembang Gnome 
berencana untuk merilis Gnome versi se- 
lanjutnya pada bulan September 2005. 


MOpera 8 Beta 3 diluncurkan dari situs 
resmi Opera pada tanggal 24 Maret 2005. 
Browser dari Norwegia ini telah mema- 
sukkan perbaikan dialog Preferences, 
perbaikan penanganan pada attachment 
e-mail, perbaikan dan peningkatan pada 
penanganan browser terhadap RSS feed, 
dan beberapa perbaikan sekuriti. Browser 
ini kami sertakan pada bonus CD kali ini 
atau dapat di-download di http://www. 
opera.com/download/. 


MNovell sedang mempersiapkan pelun- 
curan Linux Desktop 10. Rencananya, 
versi terbaru dari distro Linux keluaran 
Novell ini akan dibandingkan dengan 
sistem operasi Windows milik Microsoft. 
Beberapa fitur dari Linux Desktop 10, 
antara lain Beagle, F-Spot, Tomboy, se- 
buah plug-in Evolution 2.2 dan tool-tool 
pengembang Mono, akan diperkenalkan 
pada awal April 2005. 


MRealNetworks pada awal maret lalu 
menyarankan kepada para pengguna 
RealPlayer 10 untuk melakukan patch, 
karena dilaporkan bahwa terdapat bug 
kritis pada RealPlayer milik RealNet- 
works yang dapat membuat hackers bisa 
mengambil alih sistem Linux, demikian 
dilaporkan oleh sebuah firma sekuriti. 
Beberapa edisi dari player media pop- 
uler dari RealNetworks memiliki resiko 
dari sepasang kelemahan, demikian kata 
firma sekuriti Secunia, yang dapat mem- 
buat penyerang untuk menembus mesin 
dengan file tipe .wav dan/atau .smil yang 
telah dimodifikasi. Patch-patch untuk Re- 
alPlayer dapat diperoleh di http://service. 
real.com/realplayer/security/. 


INFOLINUX 05/2005 


Pencipta Linux Menggunakan 
Apple Mac? 


inus Torvald, sang pencipta Linux 
Ls awal Maret 2005 lalu men- 

gatakan bahwa saat ini menggunakan 
mesin Apple Macintosh pada desktop uta- 
manya. Berita ini tentu membuat orang- 
orang lain menjadi tercengang, khususnya 
para pengguna Linux. Walaupun Linus 
mengatakan bahwa alasan utamanya meng- 
gunakan mesin Apple tersebut adalah untuk 
kepentingan bekerja. 

Kejadian ini terungkap pada sebuah 
mailing list Linux Kernel (http://Ikml.org/) 
di bulan Februari 2005, pada saat mendis- 
kusikan pengurangan ukuran kernel. Linus 
menyampaikan bahwa mesin desktop utama 
miliknya tidak lagi menggunakan fitur pro- 
cessor x86. Kemudian, Linus mengatakan 
sebuah patch yang spesifik untuk platform 
x86 yang telah dia masukkan ke daftar untuk 
pemikiran lebih lanjut pada kernel adalah 
merupakan patch yang sama sekali belum 
dites sebelumnya. ZDNet Australia merasa 
aneh dengan pernyataan tersebut, dan me- 
layangkan pertanyaan ke Linus Torvalds 
yang merupakan revolusioner yang mandiri 
dengan menggunakan Unix di platform x86, 
kok Linus belum mengetes patch tersebut? 
Platform apa yang sedang digunakan? Ke- 
napa terkesan menjauh dari platform x86? 

Linus Torvald pun dengan cepat men- 
jawab pertanyaan tersebut dengan singkat. 
“Mesin utama saya akhir-akhir ini adalah 
dual 2 GHz G5 (alias PowerPC 970)—se- 


www.infolinux.web.id 


cara fisik memang merupakan Apple Mac, 
namun karena jelas sekali hanya dijalankan 
dengan Linux, jadi saya pikir Anda tidak 
perlu memanggilnya dengan sebutan Mac 
lagi :),” demikian kata Linus. 

“Untuk menjawab bagian “Kenapa”, seba- 
gian alasan saya adalah karena saya ingin men- 
coba sesuatu yang berbeda, dan saya sudah 
merasa bahwa orang-orang yang mengetes 
sisi x86 sudah cukup, sehingga saya merasa 
tidak dibutuhkan lagi. Sebagian alasan saya 
lainnya adalah saya secara personal memper- 
cayai bahwa ada dua arsitektur utama yang 
ada saat ini diluar x86: PowerPC dan x86-64 
merupakan dua arsitektur yang paling relevan 
menurut saya, dan saya memutuskan bahwa 
saya setidaknya harus mengecek di luar x86 
tersebut dengan serius jika saya memang 
benar-benar mempercayainya,” jawab Linus. 

Namun akhirnya sang master kernel ini 
menghentikan topik tersebut untuk mence- 
gah segala potensi akuisisi favorit si Linus 
dari kedua mesin tersebut dengan menga- 
takan: “Jangan membaca tulisan saya terlalu 
dalam—Linux mendukung 20-- arsitektur 
komputer, dan fakta bahwa saya sendiri me- 
mikirkan bahwa keduanya merupakan yang 
paling relevan tidak berarti benar-benar se- 
perti itu. Itu hanyalah senda gurau saya.” 

“Oh, dan sebagian lagi alasan saya adalah 
saya mendapatkan mesin tersebut gratis,” 
tambah Linus Torvald, “Saya benar-benar 
seorang (maaf) “pelacur teknologi.”.A 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Tux Dapat Berjalan di iPod 


emang hanya masalah waktu sebe- 

lum Linux dapat dinikmati melalui 
iPod. Penaklukan atas iPod ini berhasil di- 
lakukan oleh grup di belakang iPod Linux 
Project. Grup pada hacker dan pemikir ini 
telah berhasil mengatur untuk membuat 
versi Linux yang lebih slim untuk berjalan 
pada beberapa versi player MP3 iPod pop- 
uler buatan Apple. Berdasarkan keterangan 
grup tersebut, pekerjaan ini diselesaikan 
melalui berbagai usaha reverse-engineering 
dari sistem operasi Apple iPod. 

Platform yang digunakan adalah uCli- 
nix, yaitu sebuah sistem operasi Linux em- 
bedded yang tidak membutuhkan sebuah 
Memory Unit Manager, yang ternyata men- 
jadi syarat agar Linux jenis apa saja dapat 
berjalan pada gadget kecil. Dalam hal open 
source sejati, grup tersebut menamakan dis- 
tro Linux mereka sebagai “Podzilla”. 

Saat ini, grup iPod Linux Project sedang 
mengusahakan untuk membawa Podzilla 


agar berjalan pada iPod 
generasi keempat ter- 
baru, seperti versi “U2” 
dari iPod, iPod Mini dan 
iPod Photo. 

Sajauh ini, grup terse- 
but telah berjalan pada 
iPod generasi pertama, 
kedua dan ketiga. Sistem 
operasinya menjalankan aplikasi yang dapat 
memainkan musik, demikian juga games 
—mau mencoba iPod Linux Pong? Beber- 
apa aplikasi yang dikerjakan termasuk me- 
sin teks-ke-suara dan bahkan sebuah server 
Web (masih dalam bentuk sangat beta). 
Beberapa fitur yang masih kurang adalah 
manajemen power, termasuk kemampuan 
mengatur mode sleep pada iPod, atau indi- 
kator baterai. Dan juga Podzilla belum men- 
dukung konektivitas USB, sehingga satu-sa- 
tunya cara untuk mengakses iPod berbasis 
Podzilla adalah melalui Firewire. A 


BERITA 


Sekilas Info dari Dunia TI 


Linux Memasuki Industri 


Otomotif 


inux saat ini sudah hadir di mana- 

mana. Setelah menguasai kira-kira lebih 
dari setengah jumlah server seluruh dunia, 
kemudian merambah ke ponsel, PDA, bah- 
kan iPod, dan saat ini memasang targetnya 
terhadap industri otomotif. 

Dengan mengingkatnya biaya kompo- 
nen-komponen elektronik dalam otomotif, 
maka menciptakan persaingan di antara 
Linux dan sistem operasi proprietary. Mon- 
taVista Software, yang berbasis di Sunny- 
vale, California, merupakan salah satu dari 
sejumlah perusahaan software yang me- 
nyediakan software berbasis Linux untuk 
aplikasi-aplikasi device khusus di bidang 
automobile. 

Industri otomotif memilih Linux dikare- 
nakan Linux menawarkan netralitas terha- 
dap vendor, biaya yang rendah dan waktu 
yang cepat menuju pasar, demikian menu- 


rut Glenn Seiler, Direktur Product Market- 
ing, MontaVista Software. 


“Seperti halnya industri lainnya—teleko- 
munikasi, keuangan, kesehatan, dan lain- 
lain—penyedia otomotif harusnya akan 
memajukan solusi berbasis Linux agar tetap 
terjadi kompetisi,” tambah Glenn Seiler 
dalam suatu wawancara dengan LinuxIn- 
sider. 

“Terdapat lebih banyak pengembang 
Linux yang tersedia pada pasar dan waktu 
untuk debug terjadi lebih berkurang,” 
menurut Glenn. Aa 


www.infolinux.web.id 


Theresia Agnes 
Endah Cahayani 
“menggunakan Linux 
karena rencana migrasi” 


Trainer Linux 
Sebuah Bank di 
Jakarta 


MJumlah wanita yang bergelut di dunia 
komputer lebih sedikit dibandingkan pria, 
apalagi yang menggeluti software berba- 
sis Linux. Theresia Agnes Endah Cahayani 
merupakan satu di antaranya. Dia bekerja 
di Jakarta pada sebuah bank swasta yang 
sedang bermigrasi dari Windows ke Linux. 

“Saya adalah trainer program office di 
kantor saya. Awalnya saya menggunakan 
Linux karena adanya rencana migrasi OS 
dari Microsoft ke Linux, sehingga saya 
mencoba untuk melakukan riset untuk pro- 
gram office-nya,” tutur Endah membuka 
wawancara dengan InfoLINUX. 

Tahun 2002, Endah mulai menggunakan 
Linux dan mengajarkan program office di 
Linux. Untuk aplikasi database, Endah me- 
milih MySOL yang diakses dari Open0ffice/ 
StarOffice melalui ODBC. Dalam membuat 
diagram dan gambar, Endah memilihi Dia 
sebagai pengganti Visio dan Gimp untuk 
screen shot. 

Pertama mengenal Linux dengan distro 
Red Hat, dan pilihannya untuk desktop di 
perusahaan adalah Fedora Core dan Man- 
drake. “Sebagai desktop standalone, kami 
menggunakan distro Mandrake. Sedangkan 
untuk komputer thin client yang berbasis 
LTSP, kami memilih Fedora,” ujarnya. 

Apakah Endah merasa kesulitan migrasi 
dari Windows ke Linux? “Kalau mau dibi- 
lang sulit sich... tidak juga. Karena sebena- 
rnya banyak hal baru yang kita bisa dapat. 
Mungkin ada yang bilang sulit karena peng- 
operasian yang berbeda dengan OS lain 
yang mungkin kita sudah cukup familiar 
itu,” ungkapnya. 

Dia menyukai Linux antara lain karena 
Struktur file rapi, aplikasi office lengkap, 
dan bebas virus macro. Alamat e-mail En- 
dah adalah Tagec99@yahoo.com. 


INFOLINUX 05/2005 7 


BERITA 


Sekilas Info dari Dunia TI 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


8 


MAdobe Reader 7.0 akhirnya sudah 
tersedia untuk di-download bagi para 
pengguna Linux pada Situs ftp dari Adobe. 
Dan terimakasih kepada Adobe, karena 
telah menyediakan Adobe Reader versi 7.0 
dalam format tar dan rpm. Dan keduanya 
memiliki ukuran hampir 40 MB. Kami 
telah mencoba menginstalasi aplikasi 
yang menangani portable document file 
(PDF) ini pada distro Fedora Core 3 dan 
Mandrakelinux 10.1, dan dapat terinsta- 
lasi serta berjalan dengan baik. Penam- 
bahan yang menarik dari reader terbaru 
ini adalah sekarang mengikutsertakan 
iklan kecil pada bagian kanan atas. Dan 
juga terdapat fitur untuk menjalankan web 
pencari dengan mudah dari Adobe Reader, 
hanya saja, kok menggunakan Yahoo! Bu- 
kannya Google? Aplikasi ini kami sediakan 
dalam bonus CD, atau bisa men-down- 
loadnya dari ftp://ftp.adobe.com/pub/ado- 
be/reader/unix/7x/7.0/enu/. 


MKDE 3.4 akhirnya dirilis pada situs resmi 
KDE pada tanggal 17 Maret 2005. Pada 
versi yang terbaru ini, KDE telah mengal- 
ami beberapa perbaikan dan peningkatan, 
yaitu pada aplikasi KPDF, dukungan server 
groupware untuk aplikasi Kontact dan 
Kopete, dukungan terhadap HAL untuk 
mendeteksi media removable dan juga 
Akregator RSS feed reader. Total perubah- 
an pada KDE 3.4, yaitu terdapat 6.500 bug 
yang telah diperbaiki dan lebih dari 1.700 
daftar hal-hal yang diinginkan sebelumnya 
telah dipenuhi. Anda dapat men-download 
KDE 3.4 ini pada situs http://download. 
kde.org/download.php. 


MMozilla Foundation pada akhir Maret 
2005 lalu mengumumkan rilisnya versi ter- 
baru dari aplikasi mail client Thunderbird 
dan suite browser Mozilla. Pada Mozilla 
1.7.6 telah dilakukan patch pada kesala- 
han spoofing IDN (International Domain 
Names), hal yang sama juga dilakukan 
pada aplikasi Firefox dan sudah dikoreksi 
pada Firefox 1.0.1 yang dirilis sebulan lalu. 
Sedangkan Thunderbird 1.0.2 dirilis agar 
bersamaan dengan Firefox dalam hal per- 
baikan sekuriti. Keduanya kami sediakan 
di bonus CD atau dapat di-download di 
situs resmi Mozilla (www.mozilla.org). 


INFOLINUX 05/2005 


Tool Migrasi Tersedia Gratis 


anyak perusahaan atau individu belum 

melakukan migrasi dari Windows ke 
Linux dikarenakan takut tidak terbiasa den- 
gan lingkungan Linux. 

Oleh karena itu, Resolvo System meri- 
lis versi gratis dari MoveOver, sebuah tool 
migrasi desktop yang dimaksudkan untuk 
membantu para pengguna Windows agar ti- 
dak kesusahan dalam melakukan migrasi ke 
Linux hanya dengan beberapa klik mouse. 
Dengan versi gratis MoveOver, pengguna 
dapat memindahkan file, wallpaper, cookies, 
dan favorite Internet. 

MoveOver ini akan menyertakan inter- 
face yang user friendly, dan menggunakan 
wizard yang membantu proses migrasi dari 
berbagai lingkungan Windows—temasuk 
dokumen, pesan-pesan e-mail dan pen- 
gaturan dari Outlook atau Outlook Express, 
wallpaper, cookies, bookmark International, 
dan preferensi pengguna yang spesifik lain- 
nya—ke desktop distro Linux yang populer. 


MoveOver RESJLO 
The Windows Desktop to Linux Migration Tool 
Step 3: Mailbox Options 
Detaut Matbox Ciient detected: Outlook Cepress: 
PF Miyate Ema? 
Select Your Matbox Cilentto migrate 
Taanaran (C Microsoft Outlook 
@ Merosot Ouook Erress 
C3 5 aj 


@@9-4-@ Bea 


Proses instalasinya juga cepat dan tidak 


membutuhkan pengetahuan Linux, demiki- 
an kata perusahaan Resolvo System. 

Versi komersialnya, yaitu MoveOver 
Standard Edition seharga US$20 untuk 
pengguna rumahan dan perkantoran kecil, 
sedangkan MoveOver Enterprise ditujukan 
bagi fasilitas dengan jumlah 20-100.000 
komputer. Aplikasi-aplikasi tool migrasi ini 
dapat diperoleh di situs resmi Resolvo Sys- 
tem (http://www.resolvo.com/moveover). Aa 


Opendffice.org 2.0 
Berpenampilan Menawan 


ika Anda termasuk orang yang hemat 
Jam ingin menggunakan suite office, akan 
sangat sulit untuk tidak menyukai OpenOf- 
fice.org, aplikasi set tool produktivitas office 
yang open source. 

Versi 1.0 yang kali pertama muncul pada 
tahun 2002, telah menghasilkan suite office 
yang dapat melakukan hampir semua yang 
dilakukan Microsoft Office (termasuk per- 
tukaran file dengan pengguna Word, Excel, 
atau PowerPoint yang sangat halus). Selain 
itu, OpenOffice.org gratis! 

Lalu apa yang berbeda di OpenOffice.org 
2.0? OpenOffice.org 2.0 masih berupa rilis 
beta, dan telah menambahkan aplikasi pem- 
buatan database yang mirip dengan Micro- 
soft Access. Tetapi di samping itu, terdapat 
banyak perubahan yang terjadi pada sedikit 
perbaikan yang manis, tetapi tidak mem- 
pengaruhi kerja Anda secara drastis. 


www.infolinux.web.id 


OpenOff iceorg 2.0 


Bulld contributed in collaboration with the community 
by Sun Micresystems, Inc. For credits, see: 
htp://www.opencffice.org/velcome/credits.htmi 


@Sun 


Sebagai tambahan pada Base, aplikasi 
database, OpenOffice.org 2.0 menyertakan 
sebuah word processor, aplikasi spreadsheet, 
sebuah program presentasi, dan sebuah ap- 
likasi untuk menciptakan formula-formula 
matematika, dan program menggambar 
yang jauh lebih powerful dan asyik diband- 
ingkan dengan Paint dari Microsoft. Versi 
beta ini dapat diperoleh dari situs resmi 
OpenOffice.org atau juga disertakan pada 
bonus CD kali ini.A 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


iTunes Di-hack Khusus untuk 


User Linux 


ebuah grup programer bawah tanah 
aa memasukkan kode secara online. 
Menurut mereka, kode tersebut akan mem- 
buka pintu belakang dalam toko iTunes mi- 
lik Apple, sehingga para pengguna komput- 
er Linux dapat mengambil musik dengan 
bebas dari proteksi copy. 

Rilis kode tersebut dikeluarkan sehari 
setelah Apple memblokir versi sebelumnya 
dari program tersebut, yang dinamakan Py- 
Musigue, pertama dengan memerintahkan 
semua pelanggan iTunes untuk menggu- 
nakan software Apple versi terbaru. 

Dalam sebuah kiriman blog, program- 
mer Jon Johansen dari Norwegia, yang se- 
belumnya bertanggung jawab atas perilisan 
software yang digunakan untuk menyalin 
DVD secara online, mengatakan bahwa dia 
telah berhasil membalikkan enkripsi iTunes 
yang terbaru. 


Cody Brocious, seorang siswa SMA yang 
bekerja dengan Jon Johansen, mengatakan 
bahwa mereka melihat proyek mereka seb- 
agai “suatu hal yang perlu bagi komunitas 
Linux,” tanpa melihat dari sisi Apple. 

Hasil pekerjaan para programer terse- 
but menjadi satu dari banyak proyek yang 
ditargetkan pada Apple, yang memiliki iPod 
dan iTunes Music Store telah memancing 
serangan dan eksperimen yang konsisten 
oleh orang-orang yang terpancing untuk 
mengembangkan kapabilitas produk atau 
hanya menghilangkan proteksi copy. fa 


BERITA 


Sekilas Info dari Dunia TI 


JBoss Menawarkan 


Dukungan Network 238oss 


Boss Inc. pada akhir Maret 2005 melun- 
pa sebuah customer-service network 
yang mirip dengan yang telah dikeluarkan 
oleh vendor Linux Red Hat Inc. dan vendor 
database open source MySOL AB. 

JBoss Inc. yang merupakan perusahaan 
penyedia aplikasi server Java yang open 
source, pada 21 Maret 2005 memperkenal- 
kan JBoss Network, yaitu sebuah set resep 
service yang “akan membantu para pelang- 
gan untuk mengatur instalasi JBoss milik 
mereka” dan “menyediakan berbagai tool 
untuk mengupload dan menjalankan patch- 
patch sekuriti dan update-update lainnya,” 
demikian kata Marc Fleury, CEO dari peru- 
sahaan yang menjual dukungan teknis pada 
JBoss. 

Dalam meluncurkan sebuah dukungan 
teknis “jaringan”, perusahaan melakukan 
gerakan dari dukungan teknis karena inisi- 


atif pelanggan @ G 


gan peran inisiatif dari JBoss sendiri. “Kami 


menjadi lebih 
proaktif, den- 


bisa menyarankan seorang pelanggan men- 
genai bagaimana menjalankan sebuah patch 
pada sebuah grid,” kata Marc Fleury. 

Dengan jaringan, JBoss juga menarget- 
kan untuk membantu pengguna JBoss un- 
tuk mengimplementasikan JEMS atau JBoss 
Enterprise Middleware System, yaitu sebuah 
set software open source yang diasosiasikan 
dengan Java Application Server. Yang diser- 
takan pada software tersebut adalah Hiber- 
ate, sebuah proyek kode open source pada 
SourceForge di Hiberate.org yang mem- 
bantu objek-objek Java ke dalam database 
yang berhubungan, sehingga objek-objek 
tersebut dapat dimasukkan dan dipanggil 
jika diperlukan. fa 


www.infolinux.web.id 


“Bah Brintik” 
“Linux siap untuk p 
Desktop” 


Admin Linux 
Sebuah Bank di 
Jogja 


MMengelola Linux sebagai sistem operasi 
PC router atau gateway bukan hal aneh. Itu 
juga yang telah lama dilakukan Harsanto 
alias Bah Brintik pada sebuah bank swasta 
besar di cabang Jogja. Namun, Harsanto be- 
lum merasa puas, karena menurutnya Linux 
sudah siap untuk desktop. Untuk itu, dia 
melakukan riset menjalankan aplikasi Win- 
dows di Linux dengan Wine (Windows Emu- 
lator) atau turunannya, CrossOver Office. 

Harsanto bersama istri dan seorang 
kawannya juga memanfaatkan Linux dan 
open source pada dua sekolah Islam ter- 
padu di Solo pada tingkat TK dan SD. Distro 
yang digunakannya berawal dari Red Hat 
7, kemudian di-upgrade ke Red Hat 9, dan 
akhirnya pindah ke keluarga Debian, yaitu 
Knoppix yang diinstalasi ke harddisk dan 
Xandros. Menurutnya, Red Hat 9 lebih berat 
dibanding Xandros untuk PC kelas bawah 
dengan RAM hanya 128 MB. Update dengan 
paket-paket Debian juga mudah. 

“Untuk melakukan instalasi aplikasi di 
Knoppix dan Xandros, kami rasa sangat 
gampang dan banyak tersedia paket source 
maupun binary di Internet,” ungkapnya. 

Di sela kesibukannya sebagai karyawan 
bank pada Unit Support Technical and Sys- 
tem Procedure, dia juga mengajar bahasa 
Mandarin di sebuah universitas swasta di 
Solo, aktif di Kelompok Pengguna Linux 
Indonesia (KPLI) Solo, dan Ketua Yayasan 
Majelis Islam Pemberdaya Teknologi Infor- 
masi INTIKOM BUANA MALIKA. 

“Kami berharap dapat melakukan 
penggalangan dan sosialisasi open source 
dan Linux, terutama bukan hanya untuk 
Jaringan tapi pada pengguna dekstop, 
dengan memikirkan untuk memberikan 
fasilitas pemrograman database di Linux,” 
ungkapnya. 


INFOLINUX 05/2005 9 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


I Made Wiryana 


pen source kini juga melanda dunia telekomunikasi. Salah 
O satunya adalah dalam platform yang digunakan untuk 

mengembangkan perangkat telekomunikasi. Misal adalah 
penggunaan secara luas Erlang di produk telekomunikasi. Erlang 
(http://www.erlang.org/|, adalah bahasa pemrograman lainnya yang 
juga dikembangkan di Eropa, yang merupakan hasil pengembangan 
Ericsson yang kini telah dirilis menjadi open source. Sejak tahun 
1992, Erlang telah tersedia untuk berbagai sistem operasi dari Vx- 
Works, MacIntosh, dan berbagai Unix dan juga MS Windows. 

Produk komersial Ericsson banyak yang menggunakan Erlang. 
Beberapa produk komersial yang menggunakan Erlang adalah Blue- 
tail/Alteon/Nortel (distributed, fault tolerant e-mail system, SSL ac- 
celerator), Cellpoint (Location-based Mobile Services), Corelatus 
(SS7 signalling black box), Finnish Meteorological Institute (akuisisi 
data dan monitor real time), Mobilearts (layanan GSM and UMTS), 
Motivity Telecom  (SS7/ISDN 
Gateways), dan lain-lain. Seka- 
rang Erlang telah digunakan dan 
didukung oleh komunitas yang 
cukup luas, yang dapat dilihat di 
situs Erlang Project (http://www. 
erlang-project.org). 

Erlang merupakan lingkungan sistem dan bahasa pemrograman 
yang umum. Memiliki dukungan untuk konkurensi, sistem ter- 
distribusi, serta fault tolerance. Bahasa Erlang sangat cocok untuk 
penggunaan aplikasi telekomunikasi dan jaringan karena memang 
didesain dari awal untuk kebutuhan tersebut. Erlang menyediakan 
penanganan kesalahan yang baik. Menulis program yang dijalankan 
di mesin terpisah tidaklah sulit. Hal ini karena sejak awalnya Erlang 
memang didesain untuk mendukung aplikasi terdistribusi. Proses 
distribusi program terjadi secara transparan: program aplikasi tidak 
perlu peduli atau ditangani khusus sebagai program yang terdistri- 
busi. 

Konkurensi dan pengiriman pesan (rnessage passing) adalah dasar 
dari bahasa Erlang ini. Aplikasi yang ditulis Erlang sering disusun dari 
ratusan atau ribuan proses ringan (lightweight proces). Perpindahan 
konteks (context switching), antara proses Erlang jauh lebih rendah 
dari perpindahan konteks antara thread pada program C. 

Ketika menjalankan program, Erlang menggunakan mesin vir- 
tual seperti Java. Dengan demikian, program yang telah dikompilasi 


10  INFOLINUX 05/2005 


Bahkan program Erlang dapat 
di-update tanpa menghenti- 
kan jalannya program. 


Erlang/Open 
Telecommunication 


di suatu arsitektur dapat dijalankan di arsitektur lainnya. Bahkan 
program Erlang dapat di-update tanpa menghentikan jalannya pro- 
gram. 

Erlang dikembangkan oleh Ericsson untuk memenuhi kebu- 
tuhan pengembangan produknya sejak 1982. Saat itu dibutuhkan 
suatu bahasa pemrograman yang memudahkan pemrograman di 
lingkungan terdistribusi dan cukup kebal kesalahan. Salah satu pra- 
syarat bahasa tersebut haruslah bersifat simbolik tinggi serta men- 
dukung pemrograman fungsional. Karena akan digunakan untuk 
aplikasi terdistribusi, maka harus mendukung konkurensi. Konku- 
rensi ini harus cukup detail sehingga proses asinkron telfon dapat 
direpresentasikan sebagai satu proses. Penanganan kesalahan harus 
ditangani dengan baik. 

Di awal pengembangan Erlang pada tahun 1982-1985, Erics- 
son mencoba lebih dari 20 bahasa pemrograman yang ada saat itu, 
dari C, hingga LISP dan Prolog. 
Sekitar tahun 1987 bahasa Erlang 
mulai digunakan di lingkungan 
Ericsson. Berbagai fitur Lisp, 
Prolog, Parlog diserap dalam 
bahasa ini. Sejak tahun 1993, Er- 
lang telah memiliki kemampuan 
untuk mendukung sistem terdistribusi, sehingga memungkinkan 
menjalankan sistem Erlang pada perangkat keras yang heterogen. 
Erlang mulai banyak digunakan di berbagai perusahaan dan or- 
ganisasi. 

Erlang sangat cocok untuk aplikasi yang membutuhkan pengo- 
lahan sistem terdistribusi, soft real time, sistem konkurensi, misal 
untuk sistem telekomunikasi untuk mengendalikan switch atau 
pengonversi protokol. Juga untuk server untuk aplikasi Internet, 
misal mail server, WAP server. Bisa juga untuk aplikasi teleko- 
munikasi, misal untuk messaging layanan mobil. Erlang bisa juga 
digunakan aplikasi database yang membutuhkan persyaratan soft 
real time. Lingkungan pemrograman Erlang telah menyediakan 
pustaka (library) lengkap yang disebut OTP (Open Telecommu- 
nication Platform). 

Erlang juga cukup kecil untuk dapat dijalankan di lingkungan em- 
bedded, misalnya dengan menggunakan sistem operasi seperti Linux 
atau VxWorks. Erlang dapat dijalankan pada processor 32 bit dengan 
RAM 16 MB. Ukuran mesin virtual Erlang hanya 2 MB. ta) 


www.infolinux.web.id 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Perlukah Sekolah 


Ilmu Komputer? 


da beberapa orang yang berpendapat bahwa sekolah ilmu 
Aom tidak diperlukan di Indonesia. Mereka ber- 

pendapat demikian setelah melihat bahwa banyak program- 
mer di Indonesia yang tidak memiliki latar belakang pendidikan for- 
mal di bidang Ilmu Komputer (computer science) atau yang sejenis. 
Jika memang demikian, apa gunanya sekolah ilmu komputer? 

Memang benar bahwa banyak orang yang (merasa) pandai mem- 
buat program tanpa perlu memiliki dasar ilmu komputer. Namun, 
mereka ini sebetulnya hanya cocok untuk membuat program dalam 
skala yang kecil. Begitu mereka diminta untuk membuat program 
dalam skala besar, maka hasilnya tidak baik. Ada program yang ber- 
jalan sangat lambat dan bahkan tidak dapat digunakan untuk skala 
yang besar. Misalnya, programnya jalan untuk 100 pengguna, akan 
tetapi menjadi gagal berfungsi jika digunakan untuk 1000 peng- 
guna. 

Kalau dianalogikan dengan dunia arsitektur atau sipil, ini sama 
dengan orang biasa yang merasa bisa mendesain dan membangun 
rumah. Banyak orang yang mende- 
sain dan membangun rumahnya 
sendiri. Hal ini memang masih bisa 
dilakukan untuk rumah yang ke- 
cil atau bahkan sampai dua tingkat. 
Akan tetapi orang yang bersangkutan 
tidak dapat digunakan untuk mende- 
sain dan membangun hotel dengan 20 lantai dan ratusan kamar. 

Masih belum puas, rekan-rekan tersebut mengatakan bahwa ilmu 
komputer bisa dipelajari sendiri dengan menggunakan buku-buku 
yang tersedia di pasaran. Memang benar jika seseorang belajar de- 
ngan serius tentu saja dia akan menjadi pandai, meskipun dia tidak 
masuk ke sekolah ilmu komputer. Akan tetapi kalau kita perhatikan 
lebih jauh, buku-buku yang tersedia di toko buku di Indonesia saat 
ini masih jauh untuk dapat dikatakan memenuhi kebutuhan ilmu 
komputer. Buku-buku dan majalah yang ada saat ini (termasuk 
InfoLINUX) masih berputar pada tingkat pemula. Tulisan yang ada 
lebih banyak membahas cara instalasi atau cara menggunakan se- 
buah produk atau paket tertentu. Belum banyak buku yang memba- 
has hal-hal yang lebih teknis. Bahkan tidak ada majalah atau bahkan 
jurnal Indonesia saat ini yang membahas teknis dari ilmu komputer. 
Kebanyakan tulisan teknis masih dalam bentuk diktat di kampus- 
kampus. 


www.infolinux.web.id 


Kebanyakan tulisan teknis 
masih dalam bentuk diktat 
di kampus-kampus. 


Budi Rahardjo 


Apa saja yang dibahas dalam ilmu komputer yang jarang dite- 
mui di buku-buku tersebut? Coba beri contoh! Ada banyak. Saya 
ambil salah satu contoh saja, yaitu Finite Automata (FA, http:// 
en.wikipedia.org/wiki/Automata theory) atau Finite State Machine 
(FSM, http://en.wikipedia.org/wiki/Finite state machine). Aplikasi 
dari ilmu ini melandasi pembuatan parser yang digunakan untuk 
memproses masukan dari pengguna. 

Misalnya kita ingin membuat sebuah program yang menerima 
perintah dari seorang pengguna, katakanlah lewat e-mail atau e-mail. 
Program ini harus mengenal beberapa perintah dari sang pengguna. 
Katakan perintahnya adalah “GET” dan “PUT”. Cara yang paling 
sering dilakukan oleh seorang pemrogram adalah dengan membaca 
masukan (input) dari pengguna dan kemudian membandingkannya 
dengan kata “GET” atau “PUT” tersebut. Bila cocok dengan “GET” 
maka lakukan sesuatu. Demikian pula bila perintah cocok dengan ka- 
ta “PUT”. Biasanya ini diimplementasikan dengan if-then-else. Cara 
ini hanya cocok jika perintah yang dapat diberikan sangat sederhana. 
Bagaimana jika nanti perintahnya ber- 
tambah banyak? Atau bagaimana jika 
perintahnya lebih kompleks lagi (se- 
perti untuk membuat compiler bahasa 
C atau aplikasi FTP)? Cara manual 
seperti di atas tidak dapat digunakan 
lagi karena tidak terkendali lagi. 

Solusi untuk masalah di atas adalah dengan menggunakan Finite 
Automata, penggunaan notasi BNF (Binatang apakah ini? Coba anda 
cari tahu), dan segudang ilmu yang dipelajari di sekolah ilmu kom- 
puter. Materi ini sayangnya terlalu teknis untuk dibahas di dalam 
majalah ini dan tidak terlalu banyak peminatnya untuk diterbitkan 
menjadi buku. Tapi jangan salah, ilmu komputer seperti ini sangat 
penting. 

Meskipun ilmu komputer seperti automata tersebut dapat dipe- 
lajari sendiri, akan tetapi lebih cepat dan efektif jika dia dipelajari 
dengan seorang guru. Coba saja baca buku tentang automata sen- 
dirian. Pasti pening dan mungkin muntah-muntah. Di sinilah peran 
dari sekolah ilmu komputer. Salah satu buku kuliah yang membahas 
automata ditulis oleh Mark V. Lawson (University of Wales, Bangor, 
Inggris, dan Heriot-Watt University, Edinburgh, Skotlandia). Buku 
itu diterbitkan oleh Chapman & Hall / CRC Press (http://www.crc- 
press.com) dengan judul Finite Automata.N 


INFOLINUX 05/2005 II 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Michael S. Sunggiardi 


ua tahun terakhir ini, perusahaan-perusahaan besar di bi- 
D dang komputer berlomba-lomba masuk ke jaringan UKM, 

istilah yang merupakan kependekan dari Usaha Kecil 
Menengah. Sebelumnya memang sudah dilirik oleh Eva Hutapea, 
mantan direktur Indofood, dengan membangun satu perusahaan 
yang khusus melayani UKM. 

Perusahaan komputer sekelas IBM dan HP yang tadinya berteng- 
ger di pelayanan untuk perusahaan besar dan multinasional, dalam 
tahun-tahun terakhir malah sangat agresif mengguncang sektor 
bisnis kecil-menengah, yang pada kenyataannya memang paling 
tahan banting. Kepiawaian pebisnis UKM ini sudah terbukti sejak 
terjadinya krisis ekonomi pada 1997 yang lalu. Malah bisnis kom- 
puter yang juga termasuk kelompok UKM paling jago untuk tetap 
bertahan, walaupun dimusnahkan peristiwa Mei 1998 di Jakarta. 

Mengapa mereka turun derajat ke UKM? 
cukup menggelitik dan harus melihat data dan fakta yang terjadi. 


Pertanyaan yang 


Bahwa bisnis yang perkembangannya sangat pesat adalah di kelas 
UKM, karena selain dinamikanya 
beragam, juga persentasi popu- 
lasinya sangat besar. Jauh lebih 
besar ketimbang bisnis konglom- 
erat yang hanya besar dari sisi send- 
irian. 

Bisnis komputer di Taiwan di- 
dominasi kelompok UKM. Walaupun perusahaan besar setara MSI 
dan Asus menjadi “ibu tiri” dari banyak perusahaan kecil-mene- 
ngah yang menekuni jalur distribusi dengan cara tradisional. Di 
Amerika, bisnis UKM -nya terselubung dengan bisnis franchise yang 
lebih menjamin para pemilik modal pas-pasan untuk bisa tetap 
berbisnis dengan baik. 

Perkiraan kebutuhan perusahaan kecil-menengah terhadap 
komputer memang sangat besar, apalagi di Indonesia pertambahan 
komputer per tahun-nya hanya sekitar 800 ribu unit saja, sangat 
jauh dengan populasi total yang lebih dari 200 juta. Kalau usia kom- 
puter rata-rata 2 tahun, maka dalam kurun waktu tersebut jumlah 
pertambahan komputer hanya 2 juta saja, 16 dari populasi. 

Angka pemakai komputer yang realistis mungkin sekitar 1096. 
Dari 1Yo sampai 10Yo itu merupakan angka yang cukup menarik 
untuk dilirik dan sudah tentu asalnya bukan dari perusahaan besar 
dan konglomerat yang populasinya mungkin lebih sedikit lagi dari 


12 INFOLINUX 05/2005 


...kelompok bisnis UKM sudah 
beruntung, dengan tersedia- 
nya solusi open source... 


Ramai-ramai 
Berkerumun di UKM 


angka 196. 

Kalau produsen komputer berlomba-lomba mencari pangsa pa- 
sarnya, kita yang sudah “kecelup” dalam lingkungan UKM, ada baik- 
nya juga bersiap-siap untuk membangun aplikasi dan membantu 
para UKM-er tersebut merebut keberhasilan bisnisnya. Inisiatif ini 
sudah dijalankan oleh beberapa pengembang aplikasi komputer di 
Indonesia, dalam bentuk memberikan pengajaran tentang bisnis 
yang baik dan menjual murah peranti lunaknya. 

Sebetulnya, pada saat ini, kelompok bisnis UKM sudah berun- 
tung, dengan tersedianya solusi open source yang tidak perlu lagi 
membayar lisensi peranti lunak yang mahal. Open source yang ta- 
dinya hanya bertengger di sistem operasi (seperti Linux atau Free- 
BSD), sekarang mulai turun ke aplikasi riil untuk bisnis, seperti 
Compiere yang mengadaptasi program ERP (Enterprise Resource 
Planning) sekelas SAP Business One. 

Ada satu set program open source yang sangat membantu peru- 
sahaan sekelas UKM, yaitu Apache, MySOL dan PHP, yang banyak 
dipakai dalam pengembangan ap- 
likasi dan utilitas jaringan Internet 
dan Intranet. Deretan pengembang 
peranti lunak terbuka tersebut 
nantinya akan semakin panjang, 
dan para pengembang akan lebih 
fleksibel mencari solusi dengan bi- 
aya rendah dan terjangkau. 

Pemanfaatan komputer untuk kelompok UKM ini sebetulnya 
sangat besar. Apalagi dalam kelas persaingan yang semakin ketat, 
dengan faktor pelayanan memegang peranan yang sangat penting. 
Coba perhatikan toko penjual ponsel, kebanyakan memanfaatkan 
teknologi komputer untuk memberikan pelayanan plus ke pelang- 
gannya, dengan cara memberikan download cuma-cuma ring tone 
atau gambar-gambar yang menarik. 

Di sela-sela mal yang hiruk pikuk, kita juga bisa mendapatkan 
satu kotak yang memungkinkan kita mencetak foto yang diambil 
oleh ponsel. Di belakangnya, sudah tentu bertengger teknologi 
komputer yang dikemas dalam langkah yang sederhana dan dapat 
dilakukan oleh semua lapisan masyarakat. Kreativitas dan ide-ide 
gila dari berbagai aspek, hardware maupun software, kita tunggu 
dalam rangka meningkatkan gairah UKM menggunakan teknologi 
komputer. ta, 


www.infolinux.web.id 


SURAT PEMBACA 


Pesan, Kesan, dan Ide Anda 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Sampaikan opini, pendapat, kritik dan saran Anda dengan menulis surat ke InfoLINUX di 
Redaksi InfoLINUX, Jl. Kramat IV No. 11 Jakarta 10430 atau e-mail di redaksi@infolinux.co.id. 


Saran buat BlankOn 

Ada hal yang ingin saya utarakan kepada 

Redaksi InfoLINUX dan tim pengembang 

Linux BlankOn. 

1. Saya sebagai warga negara Indonesia 
sangat bangga dengan adanya distro 
yang menggunakan bahasa Indonesia. 
Sayangnya, dari berbagai distro yang ada, 
belum ada yang menjadi kebanggaan 
saya. Sebelumnya saya sempat mencoba 
Komura, yang ternyata paket-paketnya 
sangat ketinggalan dan tidak pernah lagi 
dikembangkan (baca: tidak pernah lagi 
kedengaran kabarnya). Saya berharap, 
BlankOn Linux tidak akan menjadi se- 
perti itu. 

2. Saya punya saran, bagaimana jika hard- 
ware-hardware yang akan dites dimeja 
InfoLINUX dites juga menggunakan 
BlankOn Linux. Setidak-tidaknya saya 
melihat ada beberapa manfaat yang bisa 
dipetik dari hasil tes, antara lain: 

@ Apakah BlankOn sudah siap untuk 
hardware tersebut? 

@ Pengembang BlankOn akan menge- 
tahui paket-paket apa yang perlu di- 
tambahkan/diupgrade dalampaketin- 
stalasi BlankOn Linux ke depannya. 

3. Seharusnya pengembang BlankOn me- 

ngetahui target untuk distro yang satu 
ini. Apakah diperuntukkan bagi peng- 
guna rumahan, server, development, atau 
yang lain. Dalam kasus yang saya hadapi, 
teman saya hanya menggunakannya un- 
tuk keperluan rumahan (pengetikan dan 
pencetakan, putar musik, serta pengo- 
lahan gambar). 
Sayangnya, ketika booting banyak sekali 
service yang dinyalakan yang sangat ti- 
dak berkaitan sekali dengan keperluan 
rumahan. Sehingganya saya berpikiran 
pengguna rumahan akan kesulitan sekali 
menggunakan distro ini. 

@ Booting lama (banyak servis yang 
dinyalakan), sehingga banyak me- 
makan resource yang seandainya 

bisa digunakan untuk keperluan lain 

yang lebih bermanfaat bagi pengguna 
rumahan pasti lebih baik lagi. 


14  INFOLINUX 05/2005 


@ Banyak aplikasi rumahan yang kurang 
berfungsi. Terbukti dengan paket-pa- 
ket update yang disertakan pada CD 
terpisah dari CD instalasi kebanyakan 
adalah untuk pengguna rumahan. 


Mungkin di atas beberapa alasan yang 
bisa saya kemukakan. Satu yang bisa saya 
usulkan, kalau bisa BlankOn Linux menye- 
diakan edisi yang berbeda-beda untuk setiap 
pengguna, seperti Home Edition, Server 
Edition, Develop Edition, dan lain-lain. 

Atau seandainya tidak bisa juga, BlankOn 
dalam 2-3 CD instalasi juga tidak mengapa, 
yang penting khan bahasa Indonesianya dan 
manual dalam bahasa Indonesia. 

Jika tidak seperti itu, satu yang saya kha- 
watirkan, BlankOn Linux tidak bisa dijadi- 
kan distro yang produktif, karena bisa jadi 
dari sisi pengguna rumahan tidak maksimal, 
dari sisi server tidak maksimal, dari sisi de- 
velopment juga tidak maksimal. Semoga ti- 
dak terjadi yang demikian. Wassalam. 

Indra Sutriadi Pipii - via e-mail 


Terimakasih atas tanggapan Bung Indra. 

Langsung kami jawab saja: 

1. Kami setuju dengan Anda, BlankOn 
harus menjadi distro yang selalu mengi- 
kuti perkembangan. Untuk itulah, kami 
membuat target minimal sekali dalam 
setahun keluar distro baru. Kalau ada 
donatur tetap, kami ingin mengikuti Fe- 
dora Core yang akan dua kali setahun. 

2. Saran yang baik ini akan kami pertim- 
bangkan untuk ulasan hardware di In- 
foLINUX. 

3. LinuxBlankOnsebenarnyatidakhanya 
ditargetkan pada pengguna rumahan 
saja, tapi juga (dan terutama) untuk 
desktop di kantor. Karena ditargetkan 
untuk kantor, aplikasi jaringan seperti 
samba, ssh, cups, dan nfs dijalankan. 
Jika dirasa berat (bukan sulit sekali), 
dari desktop bisa mematikan semua 
servis yang tidak dibutuhkan, atau ka- 
lau mau repot, jalankan terminal, lalu 
su, lalu ntsysv, lalu kosongkan semua 
services. 


www.infolinux.web.id 


Jika mendapati aplikasi-aplikasi yang 
kurang berfungsi, Anda bisa mem- 
peroleh update-nya pada bonus CD 
InfoLINUX edisi 03/2005 atau Anda 
juga bisa mengakses situs BlankOn, 
yaitu: blankonlinux.or.id. 


Bluetooth di Linux! 

InfoLINUX, mohon agar dibahas dong 
koneksi Internet via bluetooth dan ponsel. 
Saya menggunakan SUSE Linux 9.1, dan 
waktu itu saya mencoba mengutak-atik 
bluetooth di SUSE dan saya bisa melakukan 
pairing dengan ponsel saya, Sony Ericsson 
T68i. Tetapi pada waktu dial-up, muncul 
pesan pada ponsel, yaitu “gprs parameter 
not supported”. Mohon bantuannya! 

Saya juga mohon bantuan InfoLINUX 
untuk membahas set-up koneksi Inter- 
net via ponsel dengan kabel data. Kabel 
data yang saya gunakan adalah Mobile 
Action, saya sudah mencoba mencari 
MA, 
pi tidak tersedia driver untuk Linux. 
Saya dengar bahwa SUSE Linux 9.2 sudah 
mendukung Bluetooth dan WiFi, apa be- 


driver-nya di situs resmi teta- 


tul? Apakah pengaturannya ke ponsel lebih 
mudah daripada 9.1? Apakah menginstalasi 
SUSE 9.2 ke laptop/notebook sama dengan 
menginstalasi ke PC desktop? Saya meng- 
gunakan Toshiba Satellite 2805-5301. 


Angling Prakoso — via e-mail 


Pembahasan Bluetooth di Linux sudah 
pernah dibahas di majalah InfoLINUX be- 
berapa edisi lalu. 

Sedangkan untuk kabel USB dari MA 
(Mobile Action) sudah langsung bisa digu- 
nakan di Linux. Kami sudah mencobanya 
dengan T310 dan T610, dan langsung bisa 
dg wvdialconf atau KPPP. Pada Pengantar 
Ulasan juga kami membahas mengenai 
koneksi Internet via ponsel CDMA. 

Mengenai SUSE 9.2, kami belum sem- 
pat mencobanya untuk Bluetooth dan 
WiFi, tapi soal instalasi sama saja dengan 
SuSE versi sebelumnya. Kami akan mem- 
pertimbangkan untuk menyiapkan artikel 
yang membahas WiFi. 


PENGANTAR 


Pengantar Ulasan 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


- ME Wiryadi Salim 


IWDEKS 


Hardware 

WLAN 

ASUS USB2.0 WLAN Adapter 
Port USB 

Surecom 5 Port USB2.0 PCI 
Switch 

ASUS Switch 5 Port 

Switch 

Surecom Switch 8 Port 
Switch 

Surecom Switch 16 Port 
Router 

Allied Telesyn Cable/DSL Router 


Distro 
Xandros 3.0 
Monoppix 1.0.0.0 


Software 


konversation 0.13 
Namazu 2.012 


Game 
3d chess 
wesnoth 


Buku 


Hardening Linux 


17 


17 


18 


18 


19 


19 


20 
20 


22 
22 


24 
24 


25 


Building Wireless Community Networks 25 


Linux Network Security 


16 INFOLINUX 05/2005 


25 


Koneksi GPRS dengan 
Ponsel CDMA 


JG 


File Edit View Terminal Tabs Help 


pIe 


303 


er vO.11 
Iwier@kipul wierJ$ dmesg 


drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for Gene' 


usbcore: registered new driver usbserial 

drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial Driver core v2.0 | 

drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for PL-2:| 
| 


usbcore: registered new driver usbserial generic 


p12303 1-1:1.0: PL-2303 converter detected 

usb 1-1: PL-2303 converter now attached to ttyUSBO 

usbcore: registered new driver p12303 

drivers/usb/serial/p12303.c: Prolific PL2303 USB to serial adaptor driv 
| 


onsel jenis CDMA sudah mulai 
Peni di tanah air kita tercinta 

ini. Namun, apakah ponsel itu hanya 
kita gunakan untuk komunikasi suara atau 
SMS saja? Hari gini masih belum memakai 
ponsel sebagai modem! 

Kali ini kami menggunakan ponsel Nokia 
35851 # kabel konektor USB-Serial DKU-5, 
dengan operator CDMA Telkomflexi. Seka- 
rang, hubungkan ponsel Anda ke komputer 
dengan kabel konektor tersebut. Kemudian 
jalankan perintah: 
$ dmesg 


Maka, akan memperlihatkan tampilan- 
nya seperti pada gambar di atas. Pastikan 
terdapat keluaran: 


usb 1-1: PL-2393 converter now 
attached to ttyUSB9 


Karena keluaran tersebut memperli- 
hatkan bahkan modem ponsel Anda ter- 
hubung melalui /dev/ttyUSBO, jika tidak 
terdapat keluaran tersebut, maka Anda ti- 
dak menggunakan kabel yang baik, karena 


Prosedur Pengujian “Linux Ready” | 
Sebuah PC atau notebook yang berpredikat “Linux Ready”, berarti semua peripheral standar: Seperti 


hal tersebut sempat terjadi pada kami, dan 
kami terpaksa membeli kabel DKU-5 yang 
orisinal. Kata “PL-2303” dan “ttyUSBO terse- 
but bisa berbeda dengan Anda, jika Anda 
menggunakan kabel yang berbeda. 

Untuk meyakinkan diri, periksa dengan 
perintah: 
# 1s -1 /dev/ttyUSB9 


Jika keluarannya tidak kosong, berarti 
modem Anda dikenali dengan baik. 

Untuk koneksi ke Internet menggunakan 
aplikasi ppp. Semua distro yang ada saat ini 
sudah mendukung ppp ini. File-file konfi- 
gurasi ppp kami sertakan pada CD edisi kali 
ini. Bacalah file BACADULU, untuk infor- 
masi file-file tersebut. 

Nah, setelah selesai dengan file-file terse- 
but, Anda tinggal menjalankan perintah: 

# flexi-connect 


Sekarang Anda sudah terkoneksi ke 
Internet. Sedangkan untuk memutuskan 
koneksi Internet, jalankan perintah: 

# flexi-disconnect 


Asyik, bukan? Aa 


sound card, kartu jaringan, dan modem dapat berfungsi sebagaimana mestinya mulai instalasi sebila 
distro Linux dilakukan. Distro Linux yang kami gunakan dalam pengujian “Linux Ready” adalah Knoppix 
3.7, Mandrakelinux 10.1, Fedora Core 3, dan SUSE LINUX 9.1.—Red. 


www.infolinux.web.id 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Hasil Tes dan Ulasan Hardware 


PORT USB 


Spesifikasi Hardware 


Tn 
“ 
HiIN 


Spesifikasi Hardware 
IManufaktur Surecom 


Manufaktur ASUS 

Model WL-1676 Model EP-1325-2 Rev A2 

Data Rate 802.119: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps Standar USB Rev. 2.0, OHCI Rev. 1.0a, EHCI Rev. 0.95 
Modulasi OFDM, CCK, DAPSK, DBPSK Data Transfer Rate 1.5/12/480Mbps 

Teknologi OFDM and DSSS Konektor USB Tipe-A dengan 5-port downstream 

RF Output Power 14 - 17 dBm Power Supply PCI 5V 

Range Indoor maks. 40 m, outdoor maks. 310 m Dimensi 133x120 mm 

Harga US$ 47 Harga US$ 12,5 

Kontak PT Astrindo Senayasa, Telp. (021) 612-1331 Kontak Asia Raya, Telp. (021) 601-8488 

Situs www.asus.com Situs www.surecom.com.tw 


ra komputerisasi tanpa ka- 

bel sudah semakin ramai. 
Saat ini hampir semua device 
sudah dapat dihubungkan tanpa 
menggunakan kabel. 

Salah satunya, device yang 
kami uji ini. Kami mengujinya de- 
ngan distro Fedora Core 3 kernel 
2.6.9-1.667. Ketika dihubungkan 
ke port USB, muncul pesan pada 
message log. Karena driver untuk 
device belum didukung kernel, 
kami men-download driver-nya 
di situs resmi Asus. Di sana terse- 
dia driver untuk Red Hat, Fedora 
Core, dan SUSE. Hanya saja, 
driver-driver tersebut dikhusus- 
kan pada versi kernel tertentu. 

Dengan menggunakan ap- 
likasi seperti wavemon, atau 
Kwifimanager, kerja dari adaptor 
WLAN ini dapat terlihat. Namun 
sayangnya, kami belum memiliki 
adapter WLAN pada komputer 
lain sehingga belum dapat men- 
cobanya pada jaringan ad-hoc. 


Demikian juga pada jaringan in- 
frastruktur, karena tidak terdapat 
access point. 

Layanan situsnya sangat leng- 
kap, terutama dalam penyediaan 
driver buat Linux. Namun, driver- 
nya terbatas pada distro tertentu, 
mungkin untuk ke depannya 
vendor Asus dapat menyediakan 
driver untuk distro-distro lain- 
nya, seperti Mandrakelinux dan 
Debian, atau lainnya. AEWS 


Perlengkapan 20” 
si 2 Performa 3596 
Handling 596 


Layanan 56 


Harga 35Y6 
Hasil Pengujian 
Perlengkapan FIIIITANAN 20 
Handling MESRAMILLU) 68 
Layanan "11/11/1113 
Harga "1//////// MN) 
Performa "1/1 7/7 MU 


ort USB sudah semakin 
banyak digunakan. Mulai 
dari device storage hingga adap- 
tor WLAN. Adaptasi port ini 
dilakukan 
transfer dari USB yang cepat. 


karena kecepatan 
Penggunaannya pada server juga 
sudah sering digunakan, seperti 
untuk server printer. 

Namun, PC tertentu memi- 
liki jumlah port USB sedikit, 
sehingga tidak dapat menambah 
device lain. Melihat peluang ini, 
vendor Surecom menghadirkan 
Surecom 5 Port USB2.0 PCI, un- 
tuk menambah persediaan port 
USB2.0 pada komputer. 

Dan dengan fungsi hot swap 
dari USB, Anda bisa meng- 
hubungkan atau memutuskan 
hubungan dengan device secara 
langsung tanpa harus memati- 
kan komputer Anda. 

Kecepatan transfer data yang 
ditawarkan produk Surecom ini 
mulai dari kecepatan rendah 1.5 


www.infolinux.web.id 


Mbps, hingga kecepatan tinggi, 
480 Mbps. Jumlah port down- 
stream dapat dikonfigurasi dari 
2 hingga 5 port. 

Walaupun tidak tertulis pada 
buku manual ataupun situsnya, 
5 port USB2.0 PCI ini sangat 
kompatibel dengan Linux, kami 
mencobanya pada distro Fedora 
Core 3, Knoppix 3.7, Mandrake- 
linux 10.1, dan tidak menemui 
masalah. NEWS 


Perlengkapan 20x 
Performa 3546 
Handling 596 


Layanan 5Y6 


Harga 3595 


Hasil Pengujian 

Perlengkapan NIIININAN/7 90 
Handling MIEEEILILILILI7 48 
Layanan MIEERULILILIL/ 50 
Harga "1/////// / MS 
Performa "1//1////// MU 


INFOLINUX 05/2005 17 


Hasil Tes dan Ulasan Hardware 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


SWITCH 


SWITCH 


AS8SSviastot 


Spesifikasi Hardware 


6£......... 


Spesifikasi Hardware 


Manufaktur ASUS Manufaktur Surecom 

Model GigaX 1005 Model EP-808SX 

Port Attributes 5 RJ-45 for 10/100Mbps Ethernet ports Port Attributes 8 10/100Mbps RJ-45 ports 

Standards IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX), IEEE Standards IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX 
802.3x Flow Control Ethernet, IEEE 802.3x Flow control for Full-Duplex 

MAC Address Table 1K MAC Address Table 1K 

Dimensi 24x92x67 mm, 200 g Dimensi 165x87x30 mm 

Harga US$ 25 Harga US$ 23,5 

Kontak PT Astrindo Senayasa, Telp. (021) 612-1331 Kontak Asia Raya, Telp. (021) 601-8488 

Situs www.asus.com Situs www.surecom.com.tw 


| aa switch sangat bera- 
gam. Contohnya saja switch 
produk dari Asus ini. Ukurannya 
sangat kecil, yaitu 2,4x9,2x6,7 
cm, sehingga dapat dimasukkan 
ke dalam saku, dan dibawa ke 
mana-mana tanpa repot meng- 
gunakan tas. 

Bentuknya yang mini, men- 
jadikan switch GigaX1005 ini 
sangat efisien, harganya terjang- 
kau, dan merupakan solusi tepat 
untuk jaringan SOHO (Small 
Office Home Office). 

Namun performa yang di- 
tawarkan tidak mini, kami me- 
ngujinya dengan mengirimkan 
paket sebesar 2 GB, dan switch 
ini mampu bekerja dengan stabil. 
Dengan desain tanpa fan mem- 
buat switch ini terasa tenang dan 
nyaman pada lingkungan kerja. 
Selain itu, switch ini dilengkapi 
fitur fungsi deteksi Auto MDI/ 
MDIX dan kapabilitas plug-and- 
play, sehingga dapat langsung 


18 INFOLINUX 05/2005 


menghubungkannya dengan ka- 
bel ke jaringan secara langsung. 
Switch ini langsung mengenali 
tipe kabel yang terpasang pada 
switch dan langsung menyocok- 
kan kecepatan dan duplex. 

Kami sangat terkesan de- 
ngan switch ini, terutama pada 
bentuknya yang mini, sehingga 
dapat diletakkan pada sudut di 
bawah meja tanpa harus terlihat 
dari luar. NEWS 


Perlengkapan 2076 
Th 4 Performa 3546 


Handling 546 


Layanan 5Y6 


Harga 3546 
Hasil Pengujian 
Perlengkapan NNNINNN///7/7 7,0 


Handling MEMARALLLU 6,0 
Layanan "11/11/1176 
Harga "11/11/1711 INI 
Performa "11/1111 / MM 


ali ini lab kami lebih banyak 

kedatangan switch produk 
dari Surecom. Salah satunya 
adalah switch 8 port EP-808SX 
ini. Produk switch dari Sure- 
com ini sangat mudah untuk 
diinstalasi pada jaringan untuk 
menghubungkan komputer, 
laptop, dan lain-lain. 

Yang membuat mudah se- 
benarnya adalah fitur fungsi Au- 
to MDI/MDIX. Apasih fungsi ini 
sebenarnya? Dalam memasang 
instalasi jaringan pada switch, 
seringkali dibuat bingung oleh 
pengkabelan ke switch, yaitu 
kabel 
crossover atau straightforward. 


apakah menggunakan 


Pertanyaan ini selalu muncul 
hingga membuat kesal. Dengan 
fitur tersebut, Anda tidak perlu 
pusing lagi memutuskan hal 
tersebut. Karena, dengan du- 
kungan crossover Auto MDI/ 
MDIX, Anda bisa menggunakan 
tipe kabel apa saja. 


www.infolinux.web.id 


Bagaimana dengan kontrol 
flow dari switch ini? Switch 
produk Surecom yang memi- 
liki bentuk mirip dengan EP- 
805SX telah memenuhi standar 
IEEE802.3x, mode operasi half- 
duplex dalam backpressure dan 
full-duplex dalam kontrol flow. 
Fungsi-fungsi tersebut membuat 
switch ini dapat mengatur lalu- 
lintas jaringan menjadi lancar 
dan lebih efisien. NEWS 


Perlengkapan 20y5 
Performa 3546 


Handling 596 


Layanan 5Y6 


Harga 3595 
Hasil Pengujian 
Perlengkapan ' SIIIIAANN7 TS 


Handling MENERALLLLI 6,6 
Layanan "11/11/1709 
Harga "17/11/1111 13 
Performa "11/11//// MIO 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Hasil Tes dan Ulasan Hardware 


SWITCH 


ROUTER 


Spesifikasi Hardware Spesifikasi Hardware 


Manufaktur Surecom Manufaktur Remingtons 600A 

Model EP-816DX-FS Model M-600 

Port Attributes 16 Port 10/100M Ethernet UTP Network Protocols TCP/IP, DHCP, DNS, NAT, TFTP, HTTP, PPPOE, PPTP, UPnP 

Standards IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX / FX Fitur-fitur Filtering, Browser-based configuration, NAT, DHCP, IPSEC 
& ISAKMP, DNS Proxy, Stateful Inspection Firewall 

MAC Address Table 8K Maksimum User 253 

Dimensi 440x148,5x44 mm Dimensi 141x112x26 mm, 450 g 

Harga US$ 73 Harga US$60 

Kontak Asia Raya, Telp. (021) 601-8488 Kontak Data Global Komukatama, Telp (021) 612-5555 

Situs www.surecom.com.tw Situs www.alliedtelesyn.co.uk 


atu lagi switch produk dari 

Surecom yang kami uji pada 
lab InfoLINUX. Surecom EP- 
816DX-FS merupakan switch 
rack-mount dan menyediakan 
ekspansi opsi, yaitu slot slide- 
in untuk konektivitas fiber, dan 
juga mendukung VLAN, OoS, 
agar Anda dapat mengatur jari- 
ngan secara aman dan efisien. 

Fitur-fitur lainnya yang di- 
tawarkan adalah seperti fungsi 
source address learning and ag- 
ing serta pada DIP di belakang 
switch terdapat fungsi untuk 
mengonfigurasi Smart. 

Karena terbatasnya jaringan, 
kami hanya sempat menguji 
switch ini dengan menggunakan 
dua komputer yang menjadi sub 
jaringan dari jaringan yang besar. 
Dan pengujian kami melakukan 
pengiriman data hingga 2 GB 
pada masing-masing komputer 
serta sebuah komputer dari luar 
sub jaringan. Hasilnya, switch 


ini dapat melaksakan pekerjaan- 
nya dengan baik. 

Dengan jumlah port client 
yang banyak, dan disertai uku- 
rannya yang besar (44x14,85x 
4,4 cm), switch ini sangat cocok 
diperuntukkan bagi lingkungan 
yang memiliki struktur jaringan 
yang sangat besar dan memer- 
lukan stabilitas yang baik pada 
kecepatan transfer data jaringan 
yang tinggi. NEWS 


Perlengkapan 2076 
ab Performa 3596 


Handling 596 


Layanan 5Y6 


Harga 35Y6 
Hasil Pengujian 
Perlengkapan ' FIINNNANA 90 


Handling 77777 701 
Layanan "11//// / 1 
Harga MENRALLLLUI 50 
Performa "11/1117 M 


K ebutuhan router juga di- 
perlukan bagi lingkungan 


rumahan atau kantor kecil juga 
memerlukan router untuk ber- 
hubungan dengan dunia luar 
tanpa melupakan sisi keamanan. 
Allied Telesyn AT-AR221E ini 
sangat cocok untuk jaringan 
rumahan atau kantor kecil yang 
menggunakan koneksi DSL dan 
Cable yang selalu nyala. 

Router ini terintegrasi dengan 
4 port 10/100 Switch # port eth- 
ernet WAN. Dengan fitur auto 
MDI/MDI-X pada semua port 
LAN membuat langkah ekspansi 
jaringan menjadi simpel dengan 
menambahkan switch tambahan 
untuk perluasan jaringan. 

Tampilan konfigurasi yang 
diberikan juga sangat mudah. 
Jika merasa repot, bisa menggu- 
nakan wizard untuk melakukan 
pengaturan pada router. Menu- 
menu yang diberikan terinci dan 
lengkap, dari Basic Setting, For- 


www.infolinux.web.id 


warding Rules, Security Setting, 
Advance Setting, dan Toolbox. 

Salah satunya yang kami uji 
adalah, Virtual Server yang ter- 
dapat pada menu Forwarding 
Rules. Dan hasil pengujiannya 
sangat memuaskan. Kami me- 
nguji komputer client yang me- 
miliki server web sebagai web 
server pada Virtual Server. Kami 
juga menguji ftp-server pada fi- 
tur tersebut. NEWS 


Perlengkapan 20x 
Performa 3546 


Handling 596 


Layanan 5Y6 


Harga 3595 
Hasil Pengujian 
Perlengkapan FIIIIIAIAN 30 


Handling MENENETILLI 80 
Layanan 1/11 11 MN 
Harga "111111111 MOP 
Performa PL 


INFOLINUX 05/2005 19 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Ulasan Distro 


DESKTOP LIVECD 


Nan anearte 
ile View Settings Help 


Index | Search | Help | 

GW Display 

@ File Manager 
General Settings 


Xandi 


Xandros Control Center 


Hardware Information 
Network 
Peripheral Devices 


piNGross0yenOficeforkandros Setup) 


tr xyandros Xx 
Ce 
(CE Standird 


AdaRemove | Menus | Associations | Plugins | Fonts | Control Panei| Setings | 


Power Management 
@ & Sound & Multimedia 
@& @ System Administration 


Location Edit View Go Bookmarks Tools Settings Window Help 


AWENW DB Hn Dmna GH RAD 


ED Lacaton: (BT Te usTshareMmOpPDYMOOPPE Tuo MONG GUCKSTAWOUCKSTBT FT 


Installed software 


aan Della Dl The following steps will show you how to write a small Mono program, compile and execute it 
Ir 


1.Once the Initialization stage is over, open up the kurite text editor, 


“ ) 
Elle Edit View Bookmarks Tools Setings Help 


JA BB OK NN NAKA 


Install Software 


Welcome to OuickTime 6.5 


Bp KWrite (Tera Editor) 
@rickTime 6-3 enables your computer to display video, 


8 


'streamed over the Internet. 


mumation, 


OuickTime” 


You wil be gile thaough the mecessary steps to install 
era 


23 Kate (Te Eston 


Bi Vm 


, 
, 
, 
» 
» 


Spesifikasi Distro Spesifikasi Distro 


Pembuat www.xandros.com Pembuat Roiy Zysman & Jon Galloway 
Situs Xandros Inc. Situs www.monoppix.com 

Lisensi GPL Lisensi GPL 

Kernel 2.6.9 Kernel 24.22 

Desktop KDE 3.3.0 Desktop KDE 3.1.3 

Office Open0ffice.ORG 1.1.2, Thunderbird 1.0 Office 5 

Internet Firefox 1.0, Skype 1.0.0.1 Internet Mozilla 1.6, Kongueror 3.1.3 
Server Apache 1.3.31, Samba 3.0.9, ProFTP 1.2.9 Server Samba, SSH 

Multimedia Xine 0.99, Real Player 10 Multimedia Xmms 1.2.7 

Game Game-game dari KDE Game - 

Tool CrossOver 4.1, Acrobat Reader 5 Tool Tool-tool ClarkConnect 


andros ternyata berbaik 
pr mau merilis Xandros 
3.0 OCE (Open Circulation Edi- 
tion) yang bebas di-download 
secara gratis dengan bittorent 
pada situsnya. 

Xandros yang berbasis Debi- 
an ini sangat mudah diguna- 
kan. Distro saingan Mepis, yang 
juga berbasis Debian, dalam 
menawarkan kemudahan peng- 
gunaan dan pengenalan hard- 
ware yang sangat luas, terutama 
pada modem-modem software 
—atau yang lebih dikenal de- 
ngan winmodem—yang selalu 
menjadi masalah pada Linux. 

Dengan KDE plus fitur-fi- 
tur Xandros, membuat distro 
ini sangat mudah digunakan. 
Pengaturan hal-hal seperti konfi- 
gurasi printer, koneksi ke Inter- 
net, mengubah tampilan login, 
melakukan sharing file lewat 
samba, dan service-service yang 


20 INFOLINUX 05/2005 


ingin dijalankan, terdapat leng- 
kap di Xandros. 

Hanya saja, software-software 
yang diberikan sedikit, karena 
memang hanya terdiri dari satu 
CD. Namun, jika komputer 
dilengkapi koneksi Internet, 
maka hal ini bukan masalah, 
karena Xandros dilengkapi de- 
ngan sebuah aplikasi mirip Sy- 
naptic, semacam GUI untuk apt, 
agar Anda dapat menginstalasi 
software secara online. Dan ti- 
dak harus menggunakan link 
apt dari Xandros saja, Anda bisa 
menggunakan link lain berbasis 
Debian lainnya, hanya saja An- 
da harus hati-hati, karena bisa 
membuat sistem Xandros men- 
jadi kacau. NEWS 


Kebutuhan Hardware 


Processor Minimum: 

kelas Pentium III atau Athlon XP 
Harddisk — Minimum: 2 GB 
Memory Minimum: 256 MB 


istro Knoppix memang 

memberi nuansa baru pada 
Linux, karena siapa sangka kalau 
sistem operasi dapat dijalankan 
langsung dari CD tanpa harus 
menginstalasinya ke harddisk. 
Varian-varian dari Knoppix pun 
beraneka ragam dan salah satu- 
nya Monoppix ini. 

Yang berbeda dari distro ini 
adalah kata “Mono'-nya itu. Itu 
sih jelas! Maksudnya, distro ini 
dilengkapi teknologi Mono yang 
merupakan implementasi dari 
framework .NET pada sistem 
operasi Linux dan gratis. 

Setelah menjalankan Mono- 
ppix di komputer Anda, buka 
browser dan masukkan alamat 
localhost:8080, maka Anda akan 
melihat penampilan dari Mono 
XSP, web server simple yang di- 
tulis dengan bahasa C# (baca: si 
sharp). Mono XSP ini berjalan di 
RAMDISK dan dapat digunakan 


www.infolinux.web.id 


untuk menjalankan aplikasi-ap- 
likasi ASP.NET. Karena berjalan 
di RAMDISK, Anda dapat me- 
nambah atau mengubah kode 
program Anda tanpa harus 
melakukan parubahan konfigu- 
rasi. Monoppix 1.0.0.0 juga 
mendukung MySOL dan mema- 
sukkan ByteFX ADO.NET. 

Ide membuat distro berba- 
siskan miniKnoppix 2.0/Knop- 
pix 3.3 ini adalah dari weblog 
dari Jon Galloway yang tertulis 
bahwa akan sangat menarik jika 
dibuat distro Knoppix/Mono. 
Dan Roiy Zysman mengomen- 
tari tulisan tersebut, kemudian 
mereka berdua akhirnya berhasil 
menumbangkan distro ini bagi 
komunitas Linux. NEWS 


Kebutuhan Hardware 


Processor Minimum: 

kelas Pentium III atau Athlon XP 
Harddisk - 
Memory Rekomendasi: 256 MB 


Ulasan Software 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


— Tes 
DLM » Edit Preferences - Konversation olx Session Edit View Bookmarks Settings Help 
INAMAZUC1) Namazu Project NAMAZUCL) S 
Server List 
con 
— General Settings 
Los | (identity Auto Group Server Port Password Channel — Password Idi 2 
los | #-Appearance Freenodasiroikde.org.6067 Tkdausere gg. nanazu - a search program of Nanazu 
Los: | Chat Isysors1s 
Log Settings mamazu (options) £gueru? LindexI... 
DCC Settings 
Dial (DESCRIPTION 
TO namazu 2.0.9, a search program of Namazu. 
-n, —xNUN 
set number of documents shoun to NUM. 
- Mun 
set first number of documents shoun to NUM. 
—L —list 
print results by listing format. 
-, 
print results by short format. 
—result-EXT 
set NN2.result.EXT for printing results. 
Aa ema Bea “ As ti Aan 
New Server 1y 
sort documents in early order. 
Hd Show server list while autoconnecting 2 
BA ae z —sart-METHOD 
set a sort METHOD (score, date, field:nane) 
Ka 
Ea lv ox wappiy | (ag cancei ding 
Manual page namazu(1) line 1 : 
Is) @msnett | agshellNo.2 | @f shell No. 3 


Spesifikasi Software 


Pembuat Dario Abatianni seisfuchs@tigress.com» Pembuat Satoru Takabayashi «satoru@namazu.org» 
Situs http://konversation.sourceforge.net/ Situs http://www.namazu.org/ 
Lisensi GPL Lisensi GPL 
Harga Gratis Harga Gratis 
Dependensi X, KDE Dependensi Perl, Kakasi 
System e CPU setara Pentium Ill System e CPU setara Pentium II 
Reguirement # RAM sebesar 128 MB Reguirement » RAM sebesar 64 MB 
@ Ruang kosong harddisk 5 MB » Ruang kosong harddisk 5 MB 
onversation adalah sebuah gram', konversation dan kon- nda memiliki banyak doku- dapat digunakan dengan cukup 


IRC Client yang ditujukan 
untuk desktop KDE, walaupun 
tidak official dipaketkan bersa- 
ma KDE. Konversation berjalan 
dengan baik di KDE dan bebera- 
pa komponen memiliki integrasi 
yang cukup baik dengan desktop 
populer tersebut. ' Pengguna 
KDE umumnya akan mem- 
bandingkan program ini dengan 
Kopete (modul IRC) 
messeging multiprotokol seperti 
halnya GAIM di dunia GTK--. 

User interface konversation 


aplikasi 


kurang begitu menarik. Tampi- 
lan yang datang bersamanya 
memang cukup sederhana dan 
sekilas tampak bisa mempermu- 
dah. Namun secara keseluruhan, 
banyak hal yang tidak ditempat- 
kan seharusnya. Sebagai contoh, 
kita tidak 
tombol connect di toolbar. Tom- 


akan menemukan 


bol yang tersedia malah tidak 
begitu penting. Anda juga akan 
menjumpai “dua nama pro- 


22 INFOLINUX 05/2005 


virc. Beberapa lokasi menggu- 
nakan konversation, beberapa 
lagi menggunakan konvirc. 

Dari sisi fungsi, program ini 
sebenarnya cukup baik. Anda 
dapat melakukan berbagai hal 
dasar yang umum dilakukan di 
IRC. Sayangnya, itu saja. Anda 
tidak akan mendapatkan ber- 
bagai fitur menarik. IRC cli- 
ent ini masih terlalu sederhana 
untuk digunakan oleh Anda 
yang menyukai fitur berlebih-le- 
bihan. ANop 


i 9 
Fungsionalitas 4574, anNimanea 20 


Fitur 3596 


Hasil Pengujian 

Fungsionalitas M/9IN/011/7 8,8 
Fitur Tambahan M999171111/7 8,4 
User Interface NNNNNNNN///7 8,4 


men teks seperti halaman 
web HTML dan ingin mengim- 
plementasikan search engine full 
text yang sederhana? Anda ti- 
dak perlu membuatnya sendiri 
dengan shell script, Perl, atau 
Python. Terlalu repot. Anda cu- 
kup mempergunakan saja paket 
program namazu, yang datang 
bersama indexer dan tool pencari 
yang sangat baik. 

Umumnya, program ini di- 
gunakan untuk mengindeks 
halaman web yang memiliki data 
berupa file. Untuk data yang di- 
simpan di dalam database seperti 
postgresgl, kita memiliki imple- 
mentasi lain yang lebih baik. 

Namazu datang dengan ber- 
bagai program kecil-kecil yang 
memiliki fungsi spesifik. Anda 
membuat index dengan pro- 
gram tertentu, dan Anda dapat 
mencari dengan program yang 
lain. Cukup repot, namun setiap 
tool yang datang bersamanya 


www.infolinux.web.id 


mudah. Anda bisa mempergu- 
nakan tool ini bersama tool web 
lain untuk menghasilkan inter- 
face pencarian yang lebih baik. 
Dengan bantuan pustaka tam- 
bahan, Anda pula mengindeks 
bebagai format file lain. 

Dan, bagi yang belum me- 
mahami penggunaannya, Anda 
selalu bisa merujuk kepada do- 
kumentasinya, yang disajikan 
cukup baik. Selamat mengimple- 
mentasikan search engine Anda 
sendiri! ANop 


Dokumentasi 20y6 


Fungsionalitas 45Y6 


Fitur 3596 


Hasil Penguji. 


Fungsionalitas NNIINIII1/7 9,1 
Fitur Tambahan NIII999101/7 9,1 


Dokumentasi 


UL/// 1/11 NIM 


Ulasan Game 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


BOARD/CHESS 


LAPAN TEPUNG 
AA: 


AA AA 


Spesifikasi Game 


STRATEGY/TURN BASED 


Spesifikasi Game 


Pembuat Paul Hicks xpaulh@euristix.ie— Pembuat David White «davidnwhite@optusnet.com.au- 
Situs - Situs http://www.wesnoth.org 
Lisensi GPL Lisensi GPL 
Harga Gratis Harga Gratis 
Dependensi X Dependensi X, SDL 
System » CPU setara Pentium II System » CPU setara Pentium III 
Reguirement @ RAM sebesar 64 MB Reguirement # RAM sebesar 128 MB 
@ Ruang kosong harddisk 1 MB @ Ruang kosong harddisk 30 MB 


ermainan ini agak sedikit 
lain dari yang lain. Per- 
tama, program ini benar-benar 
sederhana. Tidak terlalu banyak 
pustaka yang dibutuhkan. Apa- 
bila Anda sudah bisa menjalan 
X, maka Anda sudah hampir 
dapat memainkan game ini. 
Yang kedua, walaupun terdapat 
kata 3d dalam nama program 
ini, Anda tidak akan mendapat- 
kan gambar-gambar tiga dimensi 
di dalam permainan ini. Sebagai 
gantinya, akan disajikan tiga pa- 
pan catur untuk Anda. 
Permainan ini kurang me- 
narik apabila Anda telah menge- 
nal program-program catur lain- 
nya. Namun secara mendasar, 
program ini sudah mampu me- 
nyajikan permainan catur kepa- 
da Anda. Bagi Anda yang mini- 
malis dan tetap ingin bermain 
catur, maka program ini untuk 
Anda. Dengan komputer kuno 
sekalipun, Anda bisa menikmati 
game ini dengan cepat. 


24 INFOLINUX 05/2005 


Bagaimana dengan doku- 
mentasi? Dokumentasi tersedia, 
namun tidak terlalu banyak 
membantu. 

Untuk dapat 
game ini, Anda harus paham ter- 
lebih dahulu akan user interface- 
nya. Setelah itu, berbagai rule 


memainkan 


bisa Anda baca dalam dokumen- 
tasinya. Dan, bacalah dokumen- 
tasi tersebut dengan 3d chess di 
depan Anda. Dokumentasinya 
cukup susah dipahami tanpa 
Anda melihat langsung papan 
caturnya. ANop 


Dokumentasi 20y6 


Grafik 4590 


Fitur tambahan 3596 


Hasil Pengujian 


Grafik MENEANANIL/ 36 
Fitur Tambahan N99991919191//7 8,6 
Dokumentasi 'SIIII IL 8.6 


ertama-tama, kami ucap- 

kan salut kepada pembuat 
game ini. Rasa-rasanya, belum 
ada permainan dengan opening 
screen, narasi, dan alur selengkap 
dan semenarik ini. Secara seki- 
las, Anda dapat membanding- 
kan permainan ini dengan Age 
of Empires, walau dalam banyak 
hal masih sederhana. 

Begitu dijalankan, Anda akan 
mendapatkan opening screen 
yang luar biasa, dilengkapi de- 
ngan berbagai menu. Anda bisa 
berlatih ataupun memainkan 
campaign. Begitu Anda mulai 
bermain, akan diceritakan ber- 
bagai hal berhubungan dengan 
permainan. 

Dan setelah itu, permainan 
disajikan mirip dengan game- 
game populer sejenis. Anda juga 
dapat melihat statistik harta 
Anda di atas layar. Pergerakan 
juga dilakukan dengan mouse 
dan secara umum, benar-benar 
mengagumkan. 


www.infolinux.web.id 


Anda bertarung dengan ber- 
bagai unit perang yang Anda 
Anda ha- 
rus membuat strategi perang 
Anda 
pertempuran 


miliki. Tentunya, 


yang memungkinkan 
memenangkan 
dengan pengorbanan sekecil- 
kecilnya. Anda juga harus tetap 
melatih unit-unit Anda karena 
seiring dengan pengalaman dan 
latihan yang mereka terima, 
kepintaran mereka akan kian 
meningkat. Wesnoth menambah 
deretan game-game menarik di 
Linux. ANop 


Grafik 406 Fitur tambahan 20yc 


Suara 40ys 
Hasil Pengujian 
Grafik "1/////// JM 


Suara "1////// 1 IN 
Fitur Tambahan #99909010101/ 9,5 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


SEKURITI 


NETWORK 


Ulasan Buku 


SEKURITI 


Spesifikasi Buku 


Spesifikasi Buku 


Spesifikasi Buku 


Pengarang James Turnbull Pengarang — Rob Flickenger Pengarang Peter G. Smith 

Penerbit Apress Penerbit O'Reilly Penerbit Charles River Media 

Tebal 584 Halaman Tebal 182 Halaman Tebal .540 Halaman 

Terbit Februari 2005 Terbit Juni 2003 Terbit Maret 2005 

Harga US$44,99 Harga US$29,95 Harga US$49,95 

ISBN 1-59059-444-4 ISBN 0-596-00502-4 ISBN 1-58450-396-3 

Bonus - Bonus Bonus 1 CD berisis berbagai software sekuriti 


uku-buku seri Hardening dari Apress 

merupakan buku-buku yang sangat 
membantu pembaca dalam mendalami 
aplikasi. Setelah seri yang sebelumnya, Har- 
dening Apache (Mei 2004), kali ini Apress 
kembali meluncurkan Hardening Linux. 

Buku ini sangat cocok bagi Anda yang 
memang bertugas untuk menjaga agar 
komputer-komputer yang berjalan dengan 
Linux aman dari serangan luar. Di dalam- 
nya, buku ini membahas topik-topik yang 
krusial, seperti keamanan file, keamanan 
e-mail yang lebih baik, dan juga membahas 
server-server IMAP, DNS, dan FTP. 

Penjelasan yang diberikan buku ini sa- 
ngat memudahkan pembaca. Dengan kon- 
sep bab-bab bergaya checklist dan referensi, 
membuat setiap babnya dapat berdiri sen- 
diri seakan-akan sebuah howto untuk ap- 
likasi tertentu. 

Seperti pada bab 5, yaitu yang membahas 
mengenai logging dan bagaimana memoni- 
tor log dengan sistematis dan terperinci serta 
beberapa dengan bantuan gambar. Aplikasi 
yang digunakan di sana adalah syslog yang 
merupakan tool logging yang ada di setiap 
jenis Linux, serta daemon yang digunakan 
syslog, yaitu syslogd dan klogd. Dijelaskan 
bahwa syslog dapat digunakan secara third- 
party dengan sistem Windows, dan banyak 
piranti jaringan seperti: router, switch, dan 
firewall memiliki kemampuan untuk meng- 
hasilkan pesan syslog. NEWS 


ang ingin disampaikan oleh buku ini 
kan bagaimana agar setiap orang 
dapat tersambung secara online dengan 
menggunakan teknologi jaringan nirkabel. 
Karena sudah bukan saatnya lagi kita dibuat 
bingung oleh kabel yang ada di sana-sini. 
Dengan standar 802.1 Ib—atau yang lebih 
dikenal dengan WiFi—semuanya akan jadi 
lebih mudah, dan penjaringan suatu kota, 
sekolah, lingkungan, atau berbagai jenis or- 
ganisasi menjadi lebih simpel. 

Penjelasan yang diberikan buku ini sa- 
ngat lengkap. Mulai dari pengenalan Wire- 
less Community Networks, langkah awal 
melaksanakan proyek, layout jaringan, ac- 
cess point yang akan digunakan, membuat 
jaringan berbasis host, membuat jaringan 
yang lingkupnya luas, serta pembahasan- 
pembahasan lainnya. 

Setiap babnya sangat terinci, seperti pa- 
da bab Access Point, beberapa hal dibahas, 
seperti Access Point Caveats, Apple AirPort 
Base Station, manajemen software Access 
Point, Access LAN, bagaimana mengonfi- 
gurasi DialUp, NAT dan DHCP, bagaimana 
membuat bridging, WEP, MAC Filtering, 
dan closed network, juga hal-hal seperti 
Roaming dan Channel Spacing. 

Pada bab layout jaringan, membahas to- 
pology jaringan, peralatan yang akan digu- 
nakan, mode yang diterapkan, apakah BSS 
(Basic Service Set) atau IBSS (Independent 
Service Set), serta informasi lainnya. AEwSs 


www.infolinux.web.id 


N 4 Bana keamanan jaringan meru- 
pakan pekerjaan yang harus dimo- 


nitor terus-menerus dan terkadang me- 
makan waktu yang sangat lama. Namun ter- 
kadang, masih saja ada hal-hal yang sering 
luput dari perhatian administrator sistem 
itu sendiri. Padahal saat ini, semua jenis 
lingkungan yang berjaringan merupakan 
potensi sasaran bagi para hacker. Lingku- 
ngan di sini bisa berupa jaringan rahasia mi- 
lik militer hingga ukuran yang paling kecil 
sekalipun, yaitu LAN kita di rumah. 

Kebanyakan dari dokumentasi Linux 
saat ini hanya difokuskan pada kemudahan 
penggunaan Linux itu sendiri, bukan pada 
hal keamanan. Hal ini demi menarik perha- 
tian para pengguna desktop untuk berpaling 
ke Linux. Sedangkan buku ini memfokus- 
kan pada pengamanan Linux dalam sebuah 
lingkungan yang berjaringan. 

Buku ini membahas mulai dari kebu- 
tuhan akan keamanan dan bagaimana 
menangkap suatu masalah, mengajarkan 
administrator mengenai filtering paket de- 
ngan iptables, memperkuat service seperti 
Apache, BIND, Sendmail, FTP, dan MySOL 
untuk mencegah serangan dari luar, analisis 
jaringan, enkripsi, pengamanan lokal, serta 
serangan-serangan DoS. Bahkan pemba- 
hasan bagaimana untuk mengaudit jaringan 
terhadap potensi akan kelemahan-kelema- 
han dalam jaringan dan bagaimana mencip- 
takan password yang paling aman. NEWS 


INFOLINUX 05/2005 25 


ADU SOFTWARE 


Perbandingan Enam Mirroring Tool 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


( Noprianto 


IWDEKS 


MIRRORING TOOL 


Kwebget 0.8 27 
gwget 0.9 27 
Mirror 2.9 28 
Pavuk 0.9 28 
W3mir 1.0.10 29 
fmirror 0.8.4beta 29 


Kriteria pengujian: 

Kriteria pertama yang sangat penting adalah 
fungsionalitas program. Kami memberikan 
skor 4096. Kami berpendapat bahwa krite- 
ria ini sangat penting. Setiap mirroring tool 
harus mampu melakukan mirroring dengan 
baik. 

Kriteria berikutnya adalah fitur tambahan. 
Kami berikan porsi 2596. Cukup tinggi. Hal 
ini karena terkadang beberapa hal seperti 
mampu mengonversi link dan pengaturan 
kedalaman rekursi sangat diharapkan oleh 
sebagian besar pengguna yang melakukan 
www mirroring. 

Berikutnya, kita memiliki kriteria UI, yang 
juga memiliki porsi 2596. Ini penting karena 
tidak setiap pengguna tool ini adalah peng- 
guna lanjutan. Pengguna awam akan sangat 
terbantu apabila tool datang dengan UI yang 
mudah dipahami. 

Kriteria terakhir adalah dokumentasi, 
yang memiliki bagian 1096. Untuk tool-tool 
yang sedikit unik, dokumentasi yang baik 
akan sangat membantu. 


26 INFOLINUX 05/2005 


Mirroring Tool 


nternet adalah pasar serba ada yang sa- 
Is: besar serta mampu menembus di- 

mensi ruang dan waktu. Di dalam pasar 
tersebut, terdapat banyak sekali barang yang 
dijual dan sekaligus terdapat begitu banyak 
pula barang yang bisa Anda dapatkan de- 
ngan gratis. 

Namun di negara kita, Internet ma- 
sih merupakan barang yang cukup mahal. 
Tidak mungkin untuk selalu terkoneksi 
ke Internet setiap saat kita inginkan untuk 
mendapatkan informasi misalnya. 

Salah satu cara yang digunakan untuk 
menyiasati kekurangan ini adalah dengan 
melakukan mirroring sebagian dari infor- 
masi yang kita inginkan sebagai local copy di 
harddisk kita. Dengan demikian, kita nanti- 
nya bisa membaca informasi tersebut tanpa 
harus terkoneksi ke Internet. 

Anda bisa mempergunakan berbagai 
program mirroring yang kami adukan bu- 
lan ini. Program-program tersebut umum- 
nya dapat melakukan berbagai jenis mirror- 
ing. Mulai dari melakukan mirroring berba- 
sis FTP, HTTP, dan terbuka untuk lainnya. 
Dengan kemampuan ini, Anda bisa mem- 
buat local copy dari sebuah FTP server. 

Dalam melakukan pengujian, kami me- 
nilai jumlah dukungan protokol hanya se- 
bagai fitur tambahan. Bukan fungsionalitas. 
Dan, kami juga tidak memperbandingkan 
kinerja dari mirroring tool yang berjalan 
pada protokol berbeda. Kami menerapkan 
pengujian berbeda untuk kedua protokol 
tersebut. Intinya, kami menilai fungsionali- 
tas program berdasarkan tugasnya. 


www.infolinux.web.id 


Tugas mirroring tidak hanya dilakukan 
oleh pengguna lanjut. Oleh karena itu, ka- 
mi menilai dengan benar komponen UI. 
Beberapa program datang dengan UI yang 
aneh bin ajaib dan beberapa mudah digu- 
nakan. 

Lucunya, program yang susah juga ter- 
kadang cukup menyusahkan dari sisi doku- 
mentasi. Entah karena tidak datang dengan 
dokumentasi yang baik, atau dokumentasi 
bahkan tidak membantu sama sekali, misal, 
disajikan terlalu kompleks. 

Ada satu cerita menarik. Umumnya, 
programer-programer di dunia open source 
sangat senang dengan segala sesuatu yang 
kompleks. Program yang dihasilkan juga 
terkadang menjadi sangat kompleks dan 
akhirnya malah membingungkan user. Ada 
pula program yang datang dengan 10 fitur 
dengan nama hebat, namun rupanya seba- 
gian user hanya membutuhkan 1 atau 2 fi- 
tur. 

Gwget adalah program yang pantas 
dipuji. Sementara yang lain sibuk dengan 
segala sesuatu yang kompleks, program 
yang merupakan front end dari wget ini 
datang dengan user interface yang seder- 
hana dan sangat mudah dipahami. Layar 
konfigurasinya juga sederhana dan sangat 
mudah dipahami juga. Namun hebatnya, 
hampir semua kebutuhan mirroring dan 
konfigurasinya mampu dibungkus oleh gw- 
get. Ini adalah salah satu contoh the power 
of simplicity. Memang tugas mirroring juga 
harusnya tidak menjadi tugas yang terlalu 
kompleks. 4 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 


| Tutorial 


MIRRORING TOOL 


Perbandingan Enam Mirroring Tool 


ADU SOFTWARE 


MIRRORING TOOL 


Project Wizard Settings Help 


IE KwebGet - New Project - KWebGet 


MA AAA 


| General | Options | FileTypes | Gema | Password | Proxy | Scheduler | 


| Project Namenew Project 


Project Folde home/nop/kwebGetProjects/ 
-What do you want to do ? 
!| 1 @ Mirroring a whole site O Get a list of pages or files || 
O Get only one File 
| 
Starting URL (http:// | 
!| Identitv DAN cas. 
@ wget 0 MSIE/5.1 O kongueror/l.1 O Lynx/TextBrows 
!Il Oo Mozilla47 — O mozillas.0 — O other: | | 


Frank von Daak dfrank.fun@kpage.de» 


http://www.kpage.de/en/ 


LGPL 


Gratis 


X, KDE, wget 


e CPU setara Pentium III 
@ RAM sebesar 128 MB 
@ Ruang kosong harddisk sebesar 5 MB 


webget 


adalah program 

yang dibangun berbasis- 
kan wget. Kwebget berjalan di 
desktop KDE. Sayangnya, user 
interface-nya tidaklah sebagus 
program-program KDE lain- 
nya. Boleh dikatakan, kurang 
bagus. 
pada desain yang terkesan main- 


Masalahnya mungkin 


main, terlalu meriah dan tidak 
menawarkan nilai tambah. 

Program ini mencoba meng- 
hadirkan semaksimal mungkin 
fungsionalitas wget. Beberapa 
di antaranya cukup membantu, 
namun terkadang, program ini 
menjadi begitu kompleks dan 
terlihat cukup susah digunakan. 
Satu hal yang dinilai cukup bisa 
membantu adalah bahwa pro- 
gram ini menyediakan fasili- 
tas wizard dan advanced use. 
Pemula harus memilih fasilitas 
wizard yang disediakan. 

Secara umum, program ini 


datang dengan fungsionali- 


tas dasar dan user harus cukup 
terbiasa dengan user interface- 
nya agar dapat bekerja dengan 
cepat. 

Kwebget bukanlah pilihan 
yang cukup bagus sebagai tool 
mirroring. Dokumentasi yang 
datang bersamanya juga kurang 
bisa membantu. Program ini be- 
rada pada posisi terakhir dalam 
adu software kali ini dengan skor 
yang terpaut cukup jauh dari po- 
sisi nomor 5, yaitu 0.2. ta) 


Dokumentasi 10Y4 


Fungsionalitas 
9) 
sa Fitur tambahan 

259 


() 


User interface 25Y6 


New Preferences — Stop 
File Name State 


5. 5 
File Edit View Help 
D xx @ 


Current Size |Total size |(percentage |Elapsed Time |Remaining Time (speed 


Spesifikasi Software 


David Sedefio Fernandez «frimost@dhis.org» 


http://gwget.sourceforge.net/ 


GPL 


Gratis 


X, GNOME, wget 


@ CPU setara Pentium III 
» RAM sebesar 128 MB 
e Ruang kosong harddisk sebesar 1 MB 


“Adu 
Software” mirroring tool kali 


ni dia 


pemenang 


ini. Hal ini cukup mengejutkan 
karena pada awalnya kami ti- 
dak terlalu menduga bahwa tool 
sederhana yang satu ini mam- 
pu mengalahkan tool lain yang 
kompleks dan rumit. 

Dan, bicara soal keseder- 
hanaan, Anda akan menjum- 
pai tampilan yang benar-benar 
sederhana. Hal ini akan sangat 
memudahkan bagi pengguna 
awam. Bagi pengguna lanjutan 
yang ingin mengubah bebera- 
pa pengaturan, juga pasti akan 
terbantu dengan kesederhanaan 
layar konfigurasinya. Program 
ini begitu hebat. Walaupun layar 
konfigurasinya memuat sedikit 
sekali item, Anda bisa melihat 
bahwa 
yang paling banyak dibutuhkan 
dalam melakukan mirroring, 


item-item tersebutlah 


seperti rekursif dan convert link. 
Dari sisi fungsionalitas, program 


www.infolinux.web.id 


ini memiliki nilai sangat tinggi 
dan mengalahkan pesaing lain- 
nya cukup jauh. 
Program ini benar-benar 
mampu menjadi front end wget 
yang baik. Walaupun dokumen- 
tasinya miskin, program ini su- 
dah 
jalankan, masukkan site yang 


self-documented. Tinggal 


ingin di-mirror dan setelah itu, 
Anda pun tinggal menunggu 
hasilnya. Miliki segera program 
ini! 


Dokumentasi 10Y4 


Fungsionalitas 

9 
ta Fitur tambahan 
251 


(4 


User interface 25Y6 


Hasil Pengujian 
onalitas ' SIIIINAANU 
Tambahan "17/1111 1 IIA) 


Dokumentasi“ ZIFIFITIIY SO 


INFOLINUX 05/2005 27 


ADU SOFTWARE 


Perbandingan Enam Mirroring Tool 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


MIRRORING TOOL 


MIRRORING TOOL 


'& jengkol - Konsole 


Session Edit View Bookmarks Settings Help 


File View Mode Confg Action 


IMIRRORCAL) 


nirror - nirror packages on renote sites 


IpEScRIPTION 


http://sunsite.org -ukpackages/nirror/ 


rror 2.9 


Mi 
Manual page mirror(1) line 1/15 (END) 


, 


MIRRORCAL) 


Please read the HTML documentation for mirror that should have been supplied with the program or can be read at: 


MIRRORCIL) 


Spesifikasi Software 


Lee McLoughlin cimjm@doc.ic.ac.uk- 


RJ amiengkol | 


http://sunsite.org.uk/packages/mirror/ 


Lisensi lain-lain 


Gratis 


Perl 


@ CPU setara Pentium II 
» RAM sebesar 64 MB 


@ Ruang kosong harddisk sebesar 1 MB 


rogram ini benar-benar 

membawa ciri khas pro- 
gram UNIX tradisional yang su- 
permisterius, susah digunakan, 
dan menganggap semua user 
adalah user yang terbiasa dengan 
UNIX. Jangan tanya soal user in- 
terface-nya. Skor UI untuk pro- 
gram ini berada pada posisi 
bontot. Skor-skor lain juga tidak 
banyak membantu. Program ini 
harus puas duduk di posisi no- 
mor 5. 

Dari sisi fungsionalitas, pro- 
gram ini sebenarnya rata-rata. 
Kebutuhan dasar mampu di- 
penuhi. Dan sejujurnya, sesuai 
dokumentasinya, program ini 
juga mengaku datang dengan 
sejumlah algoritma yang mam- 
pu melakukan sinkronisasi lebih 
cepat. Mirror tidak terlalu ba- 
nyak datang dengan fitur tam- 
bahan. 

Satu nilai tambah mirror 
adalah dokumentasinya. Sebuah 


28 INFOLINUX 05/2005 


file dokumentasi yang cukup 
bagus disajikan bagi pengguna 
yang kesulitan menggunakan 
program ini. 

Catatan penting sebelum 
Anda menggunakan program 
ini. Program ini herannya me- 
ngandalkan Perl untuk melaku- 
kan mirroring. Hal ini kurang 
terlalu bijak. Program mirror- 
ing single function dan miskin 
fitur seperti mirror harusnya me- 
ngandalkan C. Aa 


Dokumentasi 10Y4 


Fungsionalitas 

9 
“0 Fitur tambahan 
259 


( 


User interface 25Y6 


Pengujian 


ui 


Config Limits 


CAGUB. 


Gobg — Restart Bat 


Log 


ai 


E R 


En At 


(Pracessed: Faited 


(Gueues: 


Rejected: 


Spesifikasi Software 


Ondrejicka Stefan condrej@idata.sk- 


http://www.idata.sk/-ondrej/pavuk/ 


GPL 


Gratis 


X, GTK 


e CPU setara Pentium III 
» RAM sebesar 128 MB 
e Ruang kosong harddisk sebesar 5 MB 


P cukup geram meng- 
gunakan program ini. Per- 


kita akan bicara 
soal dokumentasi terlebih da- 
hulu. Sejujurnya, penulis awal- 


tama-tama, 


nya cukup senang menemu- 
kan program ini datang dengan 
dokumentasi berukuran besar. 
Setidaknya, penulis bisa mene- 
mukan cara penggunaannya. 
Sayangnya, makin dibaca, doku- 
mentasinya makin menyebalkan. 
Sering kali tidak membantu sama 
sekali. Program ini memerlukan 
sebuah help on help. 

Dari sisi fungsionalitas, pro- 
gram ini bisa diandalkan. Begitu 
juga dengan berbagai fitur lan- 
jutan. Anda bisa mengandalkan 
program ini untuk melakukan 
mirroring asalkan telah terbiasa 
menggunakannya. 

Selain command line, pro- 
gram ini juga datang dengan 
dukungan GUI GTK- yang cu- 
kup bagus, dan tetap saja terli- 


www.infolinux.web.id 


hat kompleks. Sepertinya, pem- 
buat program ini memang sa- 
ngat memuja segala sesuatu yang 
kompleks. Namun, setidaknya, 
dengan ada GUI, kita tidak perlu 
lagi selalu mengandalkan doku- 
mentasinya. 

Di luar semua kekurangan 
tersebut, Pavuk adalah tool he- 
bat. Tak heran apabila Pavuk 
dengan sukses mengalahkan 
banyak tool lain dan berjaya di 


posisi kedua. A 


Dokumentasi 10y6 


Fungsionalitas 
40”o 


Fitur tambahan 
Ya 


User interface 25”6 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


MIRRORING TOOL 


ADU SOFTWARE 


Perbandingan Enam Mirroring Tool 


MIRRORING TOOL 


#2 jengkol - Konsole 


Session Edit View Bookmarks Settings Help 


& Shell - Konsole 


Session Edit View Bookmarks Settings Help 


1 
aa 
- 
x 


hopelinux:”) udnir 

(URLS: —1 

ludnir: No URLS given 

ludnir: usage: uImir Coptionsl (single-http-urL» 
or: u3mir -B (-I1 Coptionsl (chttp-urls»3 


Options : 
-agent agent» - Set the agent nane. 
- Force all URLs to be absolute. 


Default is u3nir 


-cfgfile «file — Read config from file 

-d Cdebug-level»- set debug level to 1 or 2 

- Disable robots.txt rules. 

- Fetch AII, will not check tinestamps. 


- Initial referer. For picky servers. 
4 — List URLs in the documents retrived. 


This does not work reliably. 


-P Sserver:port»— Use host/port for proxy http reguests 


- - Shou u3nir version. 
Ihoplinux:”» If 


- - Batch-get documents. 
- - The URLs to get are read from standard input. 
-c - be more Chatty. 


2 - Forget all files, nothing is saved to disk. 


- Fetch Sone, do not fetch the files ue already have. 


-— Convert all URLs (and filenames) to lowercase. 


-p - Pause n seconds before retriving each doc. 
-4 - Guiet, error-nessages only 
-rp - Retry Pause in seconds. 


-pflush - Flush proxy server. 
- - Recursive nirroring. 

-R - Renove files not referenced or not present on server. 
-s - Send output to stdout instead of file 

“tm - How many times to (re)try getting a failed doc? 
-umask Kumask? - Set umask for mirroring, must be usual octal format. 
-mnc - No Neuline Conversion. Disable neuline conversions. 


2 ME 


Usage: .fmirror COPTIONSI 
-A Knask) - binary and renote file permissions uith (nask» (0111 
-0 (mask) - binary or renote file permissions with (nask? 104441 
-C uhatever? - parse (uhatever» as if it uas a line in a config: 
-N - don't delete local files (not on by default1 

-6 dircommand (sent to ftp-server) ILIST -IgRal 

-d debug-level (0 - fatal only, 10 - span) (31 

-e Sexclude-opts» (exclude-pattern» 

-i Kinclude-opts» (include-pattern» 

-£f config-file 

-F Kpidfile» - Save pid of fnirror in the file (pidfile» 

-h This help page 

-1 Local base-directory 

-m Xdirnode» - create local directories vith permission (dirmode: 
-P port (211 

-p Passuord (nornally email address), Tusernamee1" 

-r Remote base-directory 

-s Ftp-server address 

-S Passive node 


-u Username Lanonynous1 
-—U Print version 

-U verbosity level (1 suitable for cron jobs, 3 for interactivel 
-x Decompressor Cexecutable mane only ) Igzipl 

-0 Decompressor option I-dc1 

-z Compressed dirlist (run deconpressor on file-list input) 


hopel inux:/home/DATA/NOP/hone/temp/progran, fnirror/fmirror-0.8.4beta? .fmirror -h 


, 


1 
-file 


» 102551 


-t &n) - assune tinestamps that differ with up to (1) seconds are egual 


Inopel inux :hone/DATA/NOP/hone, tempprogran/fmirror/fnirror-0.8-dbeta? If 


, 


RI 


Spesifikasi Software 


Lcolai Langfeldt sjanl@ifi.uio.no-— 


http://langfeldt.net/w3mir/ 


Artistic 


Gratis 


Perl 


e CPU setara Pentium II 
@ RAM sebesar 64 MB 


e Ruang kosong harddisk sebesar 1 MB 


ari namanya saja, kita su- 
dah bisa sedikit menduga 
W3mir 
adalah www mirroring tool yang 


fungsi program ini. 
cukup hebat. Dalam adu soft- 
ware kali ini, kami mendapat- 
kan w3mir berada di posisi keti- 
ga. Perbedaan skor dengan juara 
pertama dan juara kedua paling 
tajam terlihat pada user inter- 
face-nya. 

User interface w3mir me- 
mang seadanya saja. Program ini 
berbasis command line interface. 
Walau demikian, program ini 
tidak banyak membingungkan 
user dengan kombinasi opsi-op- 
si aneh yang diperlukan untuk 
melakukan satu pekerjaan seder- 
hana. Pengguna yang terbiasa 
dengan tool-tool berbasis CLI 
seharusnya dapat memahami 
penggunaan w3mir. kekurangan 
ini sekaligus dapat menjadi kele- 
bihan ketika program ini digu- 
nakan bersama-sama dalam shell 


script. Kita bahkan dapat mem- 
bangun front end sendiri me- 
manfaatkan W3mir. 

Sebuah dokumentasi yang 
cukup baik juga bisa Anda per- 
gunakan untuk mempelajari 
program ini lebih lanjut. 

Secara umum, w3mir adalah 
tool yang baik untuk melaku- 
Kebutuhan 
dasar dapat dipenuhi, dan se- 


cara umum juga cukup memiliki 
banyak fitur. 


kan  mirroring. 


Dokumentasi 10Y4 


Fungsionalitas 


o) 
sp Fitur tambahan 


25Ya 


User interface 25Y6 


ungsionalitas ' YIIIIINNG// 9,2 
Fitur Tambahan AYYYA FFI 92 
UserIntotace ANYANFNNIN 35 


SUZ//77JIT II 


ES ane 


Spesifikasi Software 


Finn Arne Gangstad «finnag@guardian.no- 


ftp://ftp.guardian.no/pub/free/ftp/fmirror/ 


GPL 


Gratis 


e CPU setara Pentium II 
» RAM sebesar 64 MB 


e Ruang kosong harddisk sebesar 1 MB 


| Man ini memiliki nama 
yang mirip dengan program 
mirror. Namun sejujurnya, pro- 
gram ini memiliki lebih banyak 
keunggulan dibandingkan de- 
ngan mirror. Baik dari sisi peng- 
gunaan, dokumentasi, ataupun 
kinerja. 

Program ini dapat berjalan 
dengan cukup cepat dalam pe- 
ngujian kami. Penggunaannya 
memang tidak terlalu mudah ba- 
gi pengguna awam, namun Op- 
si-opsinya tidak terlalu membi- 
ngungkan. Paling tidak, kalau- 
pun kesulitan, Anda selalu bisa 
membaca dokumentasinya yang 
datang cukup baik. Salah salah 
satu hal unik dari program ini 
adalah memungkinkan bebera- 
pa profiling dengan memanfaat- 
kan program konfigurasi. Anda 
bisa membuat banyak file kon- 
figurasi dan memilih mana yang 
ingin digunakan pada saat pro- 
gram dijalankan. 


www.infolinux.web.id 


Program ini dapat berja- 
lan dengan kebutuhan resource 
yang kecil. Program ini diba- 
ngun dengan bahasa C dan 
mengambil sejumlah kelebi- 
han dari penggunaan bahasa C 
ini. Sesungguhnya, program ini 
berusaha untuk menonjolkan si- 
si kecepatan. 

Dari 


program ini bisa diandalkan. 


sisi — fungsionalitas, 


Beberapa fitur lanjutan juga 
datang bersama program ini. 


Dokumentasi 10Y4 


Fungsionalitas 


9 
aa Fitur tambahan 


25Ya 


User interface 25Y6 


Fitur Tambahan SSI IIFAFI// 91 
User Interface | SIIINNININ 8 


Dokumentasi IIIIIINAN/ 91 


INFOLINUX 05/2005 29 


SOFTWARE PILIHAN 
Software Pilihan CD Edisi Ini 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


CD1 
Xandros 
Desktop-3.0 


CD2 
/Artikel 
Pengantar Ulasan 


/Browser 
FireFox-1.0.2 
Mozilla-1.7.6 


Opera-8.Obeta 


/Driver 
wlan 


/Email Client 
Thunderbird-1.0.2 


/File Manager 
Endeavour-2.5.3 


/File Sharing 
Azureus-2.2.0.2 
BitTorrent-4.0.1 


/Games 
ThinkTank Demo 


Torgue 2D Demo 


/Internet 
HTTrackWebsite 


Copier-3.33 


/Messenger 


Ayttm-0.4.6-17 


/Multimedia 


HelixPlayer-1.0.3 
RealPlayer-10.0.3 


/Networking 
Ethereal-0.10.10 
iptables-1.3.1 


Office 
Open0ffice-2.0 


/PDF 
AdobeRdr-7.0 


/PENTING 


/Server/File 
Samba 


/Server/Mail 
Postfix-2.2.0 


/Server/Web 
Z0pe-2.1 


/Sistem 
Bind-9.3.1 


/Update 
Mandrake-10.1 
FC3 


30  INFOLINUX 05/2005 


FILE SHARING 


Olivier Chalouhi 
http://azureus.sourceforge.net 
Freeware 


MESSENGER 


MSN Service New 
2 


125 
2003/04/23 2014630 
Aa 


(BO Check the connection state 


onnection unexpectedly drops 


Yx ra 


Spesifikasi Software 

P at SF.net Project 
http://ayttm.sourceforge.net 
GPL 

hsi  X Window 


AT menawarkan download torrent 
secara multiple. Dengan built-in tracker, 
Anda dapat berbagi torrent langsung tanpa 
mesti meng-upload-nya terlebih dahulu ke 
tracker eksternal. Ini disebut “hosting dan 
dapat dijalankan dengan cara memilih con- 
text menu pada tampilan My Torrents. 

Atur embedded tracker. Jangan lupa 
menghubungkan kolom eksternal tracker 
IP address ke eksternal IP address mesin 
Anda. Untuk dapat menjadikan torrent se- 
bagai host, Anda mesti memiliki announce 
url yang tepat. Hubungkan ke url embed- 
ded tracker. Gunakan file menu/create tor- 
rent, pilih user azureus embedded tracker. 
Lalu, buka torrent, pilih host. Anda mung- 
kin hendak membuat torrent baru, setidak- 
nya pada permulaan. Jadi, jalankan torrent 
dan tujukan pada direktori yang Anda mau. 
Anda akan melihat port yang berhubungan 
dengan tracker, nilai default-nya 6969. 

Jika memiliki router/firewall, Anda perlu 
membuka port ini untuk koneksi TCP. Anda 
dapat menerjemahkan Azureus ke dalam ba- 
hasa Anda sendiri. Caranya, jalankan file ba- 
hasa, terjemahkan, lalu kirim melalui email 
ke pembuat aplikasi ini. Sampai saat ini, 
Azureus telah dialihkan ke berbagai macam 
bahasa, misalnya Inggris, Belanda, Portugis, 
Spanyol, Malaysia, Cina, Jepang, dan masih 
banyak lagi. ASu 


www.infolinux.web.id 


iapapun Anda, sebagai pengguna In- 
aa pasti pernah mencoba untuk 
melakukan chatting. Ada berbagai jenis ap- 
likasi messenger yang dapat Anda gunakan, 
mulai dari gaim, sampai yang menggunakan 
basis sistem operasi Windows, seperti Ya- 
hoo! Messenger. Nah, setiap aplikasi terse- 
but bekerja di wilayahnya masing-masing. 
Bagaimana jika Anda hendak menggunakan 
beberapa aplikasi messenger sekaligus? 

Sebagai solusi alternatif, gunakan Ayttm. 
Namanya memang susah untuk kita ucap- 
kan, tapi kemampuannya lumayan menarik. 
Aplikasi yang berfungsi sebagai rumah ap- 
likasi-aplikasi messenger ini mampu me- 
nampung banyak service. Ayttm tidak mem- 
batasi jumlah koneksi terhadap protocol. 
Dengan setting-nya yang begitu sederhana, 
seharusnya Anda dapat menjalankan aplika- 
si ini dengan lancar tanpa masalah. 

Sampai saat ini Ayttm sudah mendukung 
aplikasi meseenger, di antaranya Yahoo!, 
MSN, Jabber, IRC, AIM, dan ICO. Aplikasi 
ini meskipun dibangun untuk sistem ope- 
rasi Linux namun memiliki versi yang dapat 
dijalankan pada sistem oprasi BSD dan 
Windows. Jangan khawatir kesulitan meng- 
gunakannya, karena aplikasi ini diklaim 
oleh pembuatnya sangat mudah dijalankan 
bahkan oleh mereka yang masih pemula di 
sistem operasi Linux. ASu 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


FILE SHARING 


D Keep uploading files until | stop them. 


(Garanesd Optors 


FILE MANAGER 


File dit Visw Device Setings Windows: 


aa, ISA OKKnSaMAE DOS 


Tocaton (re 


ip . Tp 
"3 Te 109. 


- 


Ta eoroors pg | foorer 


ipa 8 EA 


Software 

Bram Cohen 
www.bittorrent.com 
Freeware 

1. X Window 


Spesifikasi Software 

Pembuai WolfPack Entertainment 
http://wolfpack.twu.net/Endevour2 
GPL 

GTK 1.2.10, Imlib, X Window 


SOFTWARE PILIHAN 
Software Pilihan CD Edisi Ini 


NETWORKING 


Gerald Combs 
www.ethereal.com 

GPL 

GTK--, libpcap, X Window 


nda memiliki sesuatu untuk didistri- 

busikan. Menurut pengalaman, ber- 
hubungan dengan pengiriman file ukuran 
besar selalu penuh masalah. Misalnya, se- 
makin aplikasi Anda digemari, semakin be- 
sar kemungkinan Anda dihukum oleh biaya 
bandwidth. Malangnya lagi, semakin sukses 
aplikasi tersebut malah akan membuat ser- 
ver rusak, dan akhirnya tidak ada seorang 
pun yang dapat men-download-nya. Sebagai 
solusi alternatif, Anda dapat menggunakan 
aplikasi yang satu ini, namanya BitTorrent. 

BitTorrent bukan sekadar omong besar. 
Kemampuannya sudah teruji berfungsi un- 
tuk mengatasi hal-hal di atas. Kunci aplikasi 
ini terletak pada sistem kerjasamanya. Arti- 
nya, semua file akan didistribusikan secara 
bersama-sama, dan bukan lagi hanya oleh 
satu pihak. Dengan demikian terjadi peme- 
rataan. Setiap anggota baru yang masuk ti- 
dak hanya akan membawa permintaan tapi 
juga mampu menjawab tuntutan. Ini adil 
namanya, bukan? 

Akhirnya, Anda dapat mengambil seka- 
ligus memberi file-file pada waktu yang ber- 
samaan. Apa batasannya? Tidak ada. Proses 
distribusi dapat terus berlangsung tanpa 
terbatasi, tanpa dapat dibendung, selama 
Anda dan yang lainnya masih berada dalam 
lingkaran yang sama. Asyiknya lagi, aplikasi 
ini gratis. ASu 


rusan manajemen file sudah terse- 

dia banyak di dalam aplikasi bawaan 
Linux. Bagi para pemula cukup merepot- 
kan harus mencari terlebih dahulu aplikasi 
apa itu, yang mana, dan bagaimana cara 
menjalankannya. Untuk mudahnya, kami 
menawarkan aplikasi yang satu ini, dan lagi- 
lagi gratis. 

Endeavour Mark II merupakan aplikasi 
yang dapat difungsikan sebagai manaje- 
men file. Fasilitas yang ada di dalamnya: File 
Browser, Image Browser, Archiver, Recycled 
Objects system, dan Utility untuk manajemen 
disk. Pada bagian File Browser-nya terdapat 
dua panel: tree dan list. Seperti layaknya Ima- 
ge Browser lain, Endeavour Mark memiliki 
fitur untuk thumbs list dan pengekstrakan 
paket. Meski gratis, aplikasi ini jelas memi- 
liki kualitas aplikasi komersial. Untuk dapat 
menjalankan aplikasi ini, Anda membutuh- 
kan dependensi GTK 1.2.10. 

Untuk menambah kinerja atau fitur-fi- 
tur yang sudah tersedia, Anda juga membu- 
tuhkan beberapa dependensi, seperti Imlib 
untuk Image Browser, e2fsprogs 1.34 untuk 
FSCK front end, format floppy 0.3.0 untuk 
Format Front End, GNU Tar 1.13 untuk ar- 
chiver, dan masih banyak lagi yang lainnya. 
Selain untuk sistem operasi Linux, aplikasi 
ini juga tersedia bagi sistem operasi lainnya: 
Fess BSD, Sun/Solaris, dan UNIX. ASu 


www.infolinux.web.id 


thereal biasanya digunakan para pro- 

fessional untuk urusan jaringan. Hal 
ini berguna saat troubleshooting, analisis, 
perkembangan software dan protocol, dan 
lain-lain. Aplikasi ini memiliki semua fi- 
tur-fitur standar yang Anda harapkan pada 
sebuah protocol analyzer, dan beberapa fi- 
tur yang tidak akan Anda temukan pada 
produk-produk lainnya. 

Sayangnya, Aplikasi ini masih dalam 
perkembangan. Tapi, bukan berarti ia 
dapat diremehkan. Setiap data dapat di- 
capture “off the wire” dari koneksi jari- 
ngan yang tengah dijalankan, atau dibaca 
lewat file yang di-capture. Ethereal dapat 
membaca file-file tersebut dari tcpdump 
(libpcap), NAPs Sniffer (compress dan 
uncompressed), NetXray, Sun snoop dan 
atmsnoop, Shomiti/Finisar Surveyor, AIX's 
iptrace, Network Monitor, 
NovelPs LANalyzer, dan masih banyak lagi 


Microsoft's 


sederetan nama lainnya. 

Sedangkan, untuk Live data dapat dibaca 
dari Ethernet, FDDI, PPP, Token-Ring, 
IEEE 802.11, IP klasik ATM, dan lain-lain. 
Data jaringan yang telah di-capture dapat 
di-browse melalui GUI (general user inter- 
face), atau pun lewat TTY-mode “tethereal” 
program. Dan, File yang telah di-capture 
dapat edit atau konversi menggunakan 
command-line program “editcap”. ASu 


INFOLINUX 05/2005 31 


SOFTWARE PILIHAN 


Software Pilihan CD Edisi Ini 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


INTERNET 
'Reoelving les. 
Bytes soved: En00KB) Unks scanned, 
Tim. 108 “Active comections: 16 
Transtoriate. BABIS 
Actons: 
teguest — wwwplonseranmatonconvdofeulintm 
teceie—— wwwpiongeranimaton.con/calalogindexhim 
receive wwwpionseranimatonconyoalsloghew.releasesiim 
sesi wewploneeranimaton.convcatalog/upcosaingihtm 
teceive—— wwwpioneerarimston.com/adras/previowe/indoxtim 
(ecsive —— wwwpiongerarimatonconVatghim 
seesiva.—— wewpioneeranimaken.comyhelehim 
(eesiva— wewpioneeranimalion comyUles/sol bianca/sol bianca Ollhim 
receiva wewpiangeranimakon.com/Wles/riguntrigun..Ol.him. 
teguast— wwwgioneeranimakion.com/images/pioneer. logo wgit 
tegusst—— wwwpionserasimaioncommages/ane-pingil 
(eguast—— wwwpioneeranimaton.com/mews/indexhim. 
connect wwwpionseramimsoncon/emras/contasVindexhtm 
connect wwwpionseranimelonconVinkshtm 


Spesifikasi Software 
Xavier Roche 
www.httrack.com 

GPL 

|. X Window 


SERVER 


Wietse Venema 
www.Postfix.org 
GPL 

X Window 


aat browsing ke dunia maya Internet, kita 


biasa menemukan sebuah website yang 
sangat menarik. Terpancinglah kita untuk 
memilikinya persis seperti apa adanya. Tapi, 
bagaimana caranya? Untuk membuat web- 
site seperti itu, rasa-rasanya butuh waktu 
lama, butuh belajar lebih banyak lagi. Mu- 
dah saja, coba gunakan HTTrackWebsite 
Copier. 

Fungsi utama aplikasi ini adalah untuk 
men-download seluruh isi website (www) 
dari Internet ke lokal direktori atau kom- 
puter Anda. HTTrack dapat mengambil ba- 
gian HTML, file-file image yang ada, terma- 
suk sejumlah file-file lain yang terdapat di 
dalam website tersebut dari server. HTTrack 
akan menyusun kembali struktur link-nya. 

Setelahsemuanyadidapatkan, Andadapat 
mem-browse-nya melalui aplikasi browser, 
termasuk bagian link mirip sebuah website 
biasa yang dibuka secara online. Selain itu, 
aplikasi ini juga dapat melakukan update 
dari website yang Anda telah download, dan 
melakukan resume terhadap proses down- 
load yang sejenak terhenti. HTTrack juga 
dapat Anda konfigurasikan ulang menurut 
keinginan atau kebutuhan. Jika Anda ma- 
sih tidak mengerti, coba buka bagian help. 
Selain untuk sistem operasi Linux, aplikasi 
ini juga disediakan bagi sistem operasi lain, 
misalnya Windows. 4Su 


32 INFOLINUX 05/2005 


-mail telah menjadi salah satu service 

terpopuler yang disediakan dunia In- 
ternet dewasa ini. Tidak mengherankan 
bila e-mail pula yang menjadi target utama 
para pelaku kejahatan di dunia maya terse- 
but. Mail Transfer Agent (MTA) yang paling 
umum digunakan saat ini sangat rumit dan 
mudah mengalami kesalahan. Wiest Vene- 
ma, seorang developer, telah memberikan 
alternatif pengiriman e-mail yang sederhana 
tampilannya dan mudah diatur. 

Postfix merupakan aplikasi yang dapat di- 
gunakan sebagai mail transfer agent (MTA). 
MTA berfungsi untuk mengirimkan e-mail 
dari satu host atau jaringan ke jaringan lain. 
Untuk memahami cara kerja Postfix, kita 
harus memahami latar belakangnya. Tujuan 
utama kehadiran Postfix adalah mengirim- 
kan e-mail dalam bentuk yang kompleks. 
Postfix ditulis berdasarkan bentuk-bentuk 
yang tidak umum digunakan: sistem ke- 
amanan, kesederhanaan, kompatibilitas, 
dan kestabilannya. Karena bentuknya yang 
tidak lazim ini, maka Postfix terbilang lebih 
aman. Venema percaya bahwa sistem tidak 
begitu saja mempercayai data yang masuk. 
Tingkat risiko pun dikurangi. 

Selain itu, Postfix sangat kompatibel bila 
Anda menggunakan konfigurasi file model 
lama, jadi jangan takut tertinggal dalam pe- 
lajaran keamanan ini. (Su 


www.infolinux.web.id 


BraveTree Productions 
www.bravetree.com 
Commercial 

1 X Window 


ermainan ThinkTanks ini dapat dinik- 

mati sendiri pun bersama-sama secara 
online. Sebuah permainan yang akan mem- 
bawa Anda ke dunia peperangan atau com- 
bat menarik. Sayangnya, kami hanya dapat 
memberikan versi demo. Berhubung tidak 
free, maka untuk menikmatinya lebih jauh, 
Anda mesti membelinya. 

Bayangkan Anda berada pada sebuah 
tank. Bersiap-siaplah terhadap musuh-mu- 
suh yang juga berupa tank. Setiap musuh 
akan menyerang dari sudut yang berbeda- 
beda. Untuk menemukannya gunakan ra- 
dar. 

Disediakan tiga macam tank: light, me- 
dium, dan heavy. Setiap jenis memiliki kele- 
bihan, kekurangan, maupun fungsinya ma- 
sing-masing. Tank jenis light dapat bergerak 
dengan cepat, namun memiliki persenjataan 
yang buruk. Heavy memiliki tingkat persen- 
jataan paling baik, namun tentu saja jalan- 
nya lebih lambat ketimbang yang lainnya. 
Jika membutuhkan kedua sifat bertemu di 
satu tank, gunakan tank jenis medium. 

Untuk dapat memasukkan permainan 
ini ke komputer Anda caranya mudah 
saja, tinggal copy folder maupun file-nya 
ke dalam harddisk, lalu klik file .bin. Nah, 
Anda dapat langsung memainkan Think- 
Tank tanpa mesti melewati proses yang sa- 
ngat rumit. ASu 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Info CD 


Sekilas Info tentang Isi CD 


Sebelum menggunakan CD InfoLINUX, sebaiknya lihat daftar isi CD dan informasi-infor- 
masi penting mengenai isi CD untuk membantu Anda. 


Direktori PENTING 


Program-program yang disertakan di CD 
merupakan rilis terbaru, dan biasanya 
dibuat menggunakan /ibrary-library terbaru 
dan program-program pendukung lain- 
nya agar dapat terinstalasi dengan baik 
(yang biasanya disebut “dependeney”), dan 
mungkin tidak tersedia pada Linux yang 
Anda gunakan sekarang. Kami berusaha 
menyediakan library-library dan program- 
program pendukung tersebut sebanyak 
mungkin, akan tetapi karena keterbatasan 


Langkah-langkah instalasi 
Paket Binary RPM 


ruang CD, kami tidak mampu menyediakan 
semuanya. 

Library-library terbaru dan program-pro- 
gram pendukung tersebut kami sediakan di 
direktori “PENTING” dalam CD. 


Format paket 

Ada beberapa tipe paket instalasi program 
di Linux, seperti rpm, deb atau apapun, kami 
akan berusaha untuk menyediakan semua 
tipe tersebut dalam CD jika memungkinkan. 


RPM atau RedHat Package Manager kali pertama diperkenalkan oleh distro Red Hat dan 
diikuti oleh distro-distro lain seperti Mandrakelinux dan SuSE LINUX. 
Langkah-langkah instalasinya melalui shell (sebelumnya Anda login sebagai 'root'): 
1. Masuk ke direktori tempat file paket instalasi berada. 
cd /mnt/cdrom/jenis program/nama program 


. Ketikkan perintah: 


rpm -ivh program-4.4.4.1386.rpm 


Ingin menginstall lebih dari satu software? Anda dapat mengetikkan perintah: 
rpm -ivh programl-4.4.4.1386.rpm program2-4.4.4.1386.rpm 


. Anda lupa apakah telah menginstalasi software tersebut atau belum, Anda bisa 


mengeceknya dengan perintah: 
rpm -ga | grep program 


Jika terdapat keluaran, berarti software tersebut telah terinstalasi sebelumnya. Sehingga 


Anda harus mengetikkan perintah: 


rpm -Uvh program-4.4.4.1386.rpm 


untuk meng-upgrade software tersebut. Tapi periksa dulu apakah software yang akan 
diinstalasi memiliki versi yang lebih baru. 


. Perhatikan pesan-pesan peringatan dependensi jika muncul. Karena software tersebut 
tidak dapat terinstalasi dengan baik jika dependensinya tidak ada. Ketikan perintah: 
rpm -Uvh --force program-4.4.4.1386.rpm 


jika Anda ingin memaksakan instalasi software tersebut. 


www.infolinux.web.id 


Tipe-tipe paket 


Jika Anda masih baru di lingkungan 
Linux, mungkin akan kebingungan me- 
lihat file-file dan ekstensi-ekstensi yang 
berbeda-beda pada file-file paket insta- 
lasi Linux. Paket-paket tersebut dapat 
diidentifikasikan berdasarkan nama file- 
nya dan biasanya hanya dengan melihat 
ekstensi file-nya. 
program-4.4.4.i386.rpm 

Ini adalah paket instalasi binary rpm, dan 
didesain untuk berjalan pada sistem x86. 
program-4.4.4.i386.deb 

Seperti di atas, tapi berupa paket binary 
debian. 

program-4.4.4-4rh73.1686.rpm 

Paket binary rpm, tapi didesain khusus un- 
tuk Linux Red Hat versi 7.3. 
program-4.4.4-4mdk.i386.rpm 

Sama, tapi didesain khusus untuk Linux 
Mandrake. 
program-4.4.4-4suse82.i586.rpm 
Sama, tapi didesain khusus untuk Linux 
SUSE 8.2. 
program-devel-4.4.4.i386.rpm 

Paket instalasi versi development. 
program-4.4.4.tar.gz 

Ini biasanya merupakan source code. 
program-4.4.4.tgz 

Seperti di atas, tgz merupakan penyingka- 
tan dari tar.gz. 

program-4.4.4.tar.bz2 

Sama, tapi menggunakan sistem kom- 
pressi bzip2. 

program-4.4.4.src.rpm 

Ini juga merupakan source code, tapi 
dalam bentuk rpm agar mudah untuk di- 
instal. 


CD RUSAK? 

Apabila CD yang diterima tidak terbaca 
atau rusak dan Anda merasa rugi dan ingin 
menggantinya. Hubungi kami melalui e-mail 
ke redaksi@infolinux.co.id. 


INFOLINUX 05/2005 33 


Berita | Ulasan | Adu Software | 


| Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


be 


Beragam Jenis Application Server 


| tr ff 
1 p | 
ah 
| 

t 


i level yang lebih tinggi, yang meli- 

batkan banyak komponen dan le- 

bih berhubungan dengan solusi ke 
pengguna, kita mengenal application server. 
Application server pada awalnya memang 
terkesan membingungkan, namun, memi- 
liki peranan penting dalam penyelenggaraan 
solusi level enterprise di dunia TI. 

Bagaimana caranya ketika Anda ingin 
menghadirkan solusi enterprise untuk inven- 
tory perusahaan misalnya? Yang tidak hanya 
melibatkan pencatatan barang, barang ma- 
suk keluar, dan hal-hal sederhana lain yang 
bisa dikerjakan dari sistem operasi MS DOS 
dan hanya dapat pula dilihat dan dikerjakan 
dalam satu mesin? Anda ingin solusi yang 
lebih. Solusi berbasis web, lengkap dengan 
web service dan melibatkan penggunaan da- 
tabase yang lebih kapabel misalnya? 

Sebagian besar pengembang akan me- 
luncurkan satu dua tenaga TI untuk mem- 
bangun web server Apache, mengonfigurasi 
modul-modul yang diperlukan Apache un- 
tuk melayani berbagai embbeded engine yang 
diperlukan seperti PHP, Python, atau Perl. 
Setelah semuanya selesai dan Apache siap 
melayani, satu dua tenaga TI tersebut ke- 
mudian dikerahkan untuk membangun da- 
tabase system. Mungkin MySOL, atau post- 


34 INFOLINUX 05/2005 


greSOL. Berbagai pengaturan pun dilakukan, 
mulai dari sekedar penyimpanan data sampai 
pengaturan beberapa aspek keamanan. 

Setelah web server (plus modul) dan data- 
base server siap, pengembang kemudian me- 
luncurkan aplikasi yang telah dikembangkan. 

Tidak ada yang salah dengan solusi se- 
perti ini. Tidak juga ada yang bermasalah. 
Semua baik-baik saja. Namun, ketika kita 
ingin mengembangkan aplikasi lainnya 
(terutama deployment dilingkungan berbe- 
da), kita akan mulai dihadapkan pada hal- 
hal rutin yang berulang seperti pengaturan 
kembali web server dan database server ser- 
ta hal-hal low level lainnya. Ini semua pun 
hanya dari sisi infrastruktur. Bagaimana ka- 
lau dipandang dari sisi business logic aplikasi 
itu sendiri misalnya? 

Pengembangakan membuat rutin koneksi 
database sendiri, rutin untuk menghadirkan 
web service sendiri, serta berbagai hal tetek 
bengek lain yang seharusnya tidak berhubun- 
gan dengan business logic aplikasi itu sendiri. 
Pengembangan aplikasi akan menjadi terlalu 
kompleks. Dan, kita masih belum berbicara 
soal integrasi antaraplikasi. 

Di sinilah application server berperan. Ap- 
plication server adalah server software yang 
memungkinkan client untuk mengakses ap- 


www.infolinux.web.id 


likasi yang diinginkan. Application server 


akan mengurus semua operasi aplikasi, ter- 
masuk koneksi database atau web service. Dari 
sisi pengembang aplikasi, hal ini jelas memu- 
dahkan pengembangan aplikasi. Urusan integ- 
rasi antar aplikasi bisa dimungkinkan dengan 
bantuan application server. Urusan keamanan 
juga telah diurus oleh application server terse- 
but. Masalah koneksi database atau sekadar 
menghadirkan web service juga bukan lagi 
masalah. Pengembang aplikasi hanya perlu 
memfokuskan pada solusi yang diinginkan. 

Di dunia komputer, kita mengenal cukup 
banyak application server. Beberapa yang ter- 
kenal juga berasal dari dunia open source. Di 
artikel kali ini, kita akan membahas dua appli- 
cation server open source yaitu Jboss dan Zope, 
beserta beberapa application server lain. 

Lebih lanjut lagi, kita akan membahas 
beberapa dasar application server, termasuk 
keuntungan dan kerugian Anda memba- 
ngun aplikasi di atas application server. Se- 
lamat membaca! 


JBOSS APPLICATION 
SERVER 


JBoss, Inc adalah salah satu contoh peru- 
sahaan open source yang sukses. Dikepalai 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


oleh Marc Fleury, saat ini JBoss, Inc berang- 
gotakan lebih dari 100 pengembang di se- 
luruh dunia, yang memiliki satu tujuan: 
menghadirkan solusi berbasiskan J2EE (Ja- 
va 2 Enterpise). Jboss sendiri adalah bagian 
dari Jboss Group, LLC, sebuah perseroan 
terbatas yang berbasis di Atlanta. 

Jboss, Inc sendiri, walaupun memi- 
liki proyek-proyek lain, juga memiliki Ap- 
plication Server. Application Server Jboss 
adalah application server open source, 
standards-compliant, dan diimplementasi- 
kan sepenuhnya dengan 100Y6 Java murni. 
Walaupun menawarkan solusi enterprise, 
Jboss dan pelengkapnya dirilis secara open 
source. 

Di kalangan programer Java, Jboss meru- 
pakan application server pilihan. Tak heran 
apabila dalam satu bulan, lebih dari 100.000 
pengguna men-download proyek raksasa 
ini. 

Jboss tidaklah bekerja sendiri. Jboss 
sendiri menyediakan JbossServer, EJB 
(Enterprise Java Bean) Container dan in- 
frastruktur Java Management Extension 
(MX). Jboss juga menyediakan JbossMO 
untuk messaging service, JbossTX untuk 
transaksi JTA, JbossCMP untuk CMP Per- 
sistance, JbossSX untuk keamanan berbasis 
JAAS, dan JbossCX untuk konektivitas JCA. 

Dukungan Jboss untuk komponen web 
(web component) seperti JSP dan servlet, 
disediakan melalui layer integrasi abstrak, 
melalui servlet engine pihak ketiga seperti 
Tomcat dan Jetty. 


Komponen JBoss 

Elemen kunci di sini adalah JMX. Berkat ada- 
nya JMX, developer yang bermain di level 
infrastruktur bisa mengganti komponen 
yang tidak diinginkan dengan komponen 
lain yang JMX compliant. 

Apabila kita lihat dari apa yang dise- 
diakan oleh Jboss dalam arsitekturnya, apa 
yang diinginkan oleh pengembang Jboss 
adalah suatu sistem yang sangat modular, 
dimana para pengembang infrastruktur 
bahkan bisa membangun modul sendiri dan 
kemudian mengintegrasikannya dengan en- 
gine Jboss. Jboss dalam hal ini berhasil me- 
nyediakan J2EE stack. Dan, keberhasilan ini 
datang dimungkinkan dengan infrastruktur 
JMX yang luar biasa. 

Apabila dianalogikan dalam arsitek- 


tur komputer, JMX dapat diibaratkan 
seperti bus data, yang menghubungkan 
antara CPU, RAM, perangkat IO dan lain 
sebagainya. Kita dapat mengganti prosesor 
(CPU) sesuka kita selama prosesor yang kita 
gunakan sesuai dengan arsitektur komputer 
tersebut. Kita juga bebas mengganti perang- 
kat IO selama kompatibel dengan arsitektur 
komputer kita. Begitupun dengan kompo- 
nen Jboss lainnya. Oleh karena itu, JMX 
adalah bagian terpenting dalam application 
server Jboss. 


JMX Microkernel 

Skema arsitektur Jboss application server, 

yang sekaligus menggambarkan peran JMX 

disajikan di gambar 1. 

Bahwa arsitektur JMX menjadi hal yang 
sangat penting karena komponen  ha- 
rus menuruti standar arsitektur ini adalah 
benar. Namun, siapa saja bisa membaca 
standar tersebut sehingga dapat menu- 
lis komponen yang standard-compliant. 
Komponen JMX didefinisikan dalam Java 
Management Extensions Instrumentation 
and Agent Specification v1.0 yang tersedia 
di  http://jcp.org/aboutJava/community- 
process/final/jsr003/. Bagi Anda yang ingin 
mengetahui lebih dalam tentang JMX, dapat 
membaca buku JMX: Managing J2EE with 
Java Management Extensions (Juha Lind- 
fors, SAMS, 0672322889, 2002). 

Lebih jauh lagi, JMX tidaklah hanya me- 
nyediakan bus untuk software, namun juga 
berbagai jenis komponen hardware dan 
software. Tujuannya adalah integrasi dan 
interkonektivitas. 

Dalam bekerja, JMX berhadapan dengan 
tiga level komponen sebagai berikut: 

@ Instrumentation, merupakan resource 
yang akan diatur. Standar di level ini 
mendefinisikan apa yang dibutuhkan 
untuk mengimplementasikan resource 
yang dapat di-manage oleh JMX. User 
menyediakan instrumentasi mempergu- 
nakan satu atau lebih Mbean (managed 
bean). Level ini juga menspesifikasikan 
mekanisme notifikasi. Gunanya untuk 
mengizinkan Mbean untuk mengomuni- 
kasikan perubahan dengan lingkungan- 
nya. Level ini datang bersama komponen 
Mbean, Notification model element, dan 
Mbean Metadata class. 

@ Agent, berfungsi sebagai controller ob- 


www.infolinux.web.id 


Beragam Jenis Application Server 


jek-objek instrumentasi. Standar di level 
ini mendefinisikan kebutuhan untuk 
mengimplementasikan agent. Agent ber- 
tanggung jawab untuk mengontrol dan 
mengekspos resource yang terdaftar. JMX 
Agent dapat pula di-host di dalam hard- 
ware. Level ini datang bersama Mbean 
Server dan agent service (objek yang 
mendukung operasi standar Mbean yang 
terdaftar di Mbean Server). 

@ Distributed service, sebagai mekanisme 
kerja di mana aplikasi administratif 
berinteraksi dengan agen dan objek-ob- 
jeknya. Lebih lanjut, standar di level ini 
mendefinisikan kegunaan untuk menye- 
diakan interface, keamanan, dan konso- 
lidasi antara agent dan objek-objek yang 
diatur. 


Penggambaran hubungan antarkompo- 
nen tersebut bisa dilihat lebih lengkap di 
gambar 2. 


JNDI Naming Service 

Naming service memiliki peran penting 
dalam Jboss karena menyediakan naming 
service yang mengizinkan seorang user un- 
tuk melakukan pemetaan nama ke objek. Ini 
adalah maslaah fundamental dalam semua 
lingkungan pemrograman karena developer 
dan administrator sama-sama ingin meru- 
juk ke suatu objek menggunakan nama yang 
umum, sementara lingkungan keduanya 
berbeda. 

Analogi naming service yang sangat baik 
adalah Domain Name System (DNS). De- 
ngan menggunakan DNS, kita dapat mem- 
pergunakan hostname untuk merujuk ke 
host tertentu tanpa harus mengingat alamat 
IP-nya. 

JNDI adalah API standar Java yang di- 
bundel ke dalam JDK 1.3 dan versi yang 
lebih tinggi (javax.naming). JNDI menye- 
diakan interface untuk berbagai service: 
DNS, LDAP, Active Directory, RMI registry, 
COS registry, NIS, dan filesistem. 


JTA Transaction Service 

Bicara transaksi, kita akan membicarakan 

syarat-syarat di dalam transaksi itu sendiri, 

yang meliputi: 

@ Atomic. 
Tegasnya, Ya atau tidak. Apabila Ya, ma- 


Transaksi haruslah atomik. 


ka akan dikerjakan secara keseluruhan. 


INFOLINUX 05/2005 35 


Beragam Jenis Application Server 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 


| Tutorial 


Distributed 
Services Level 


Agent Level 


Instrumentation 
Level 


D Seperate JSRs 


JMX-Compliant 
Management Application 


Web Browser Proprietary Management 


Application | Additional 


Management 
Ag APIs 


Resource 1 
(MBean) || 


| 
vm 


onnectors 255 Protocol 


@ 


Ig TN 

'Nle 

Agent sar ices | CIM/WBEM 
(MBe: 


|“ Resource 2 


i ! 

(MBean) | | 
Pras 
h 


DD current JMX Specification 
BB Future JMX Specification 


Peran JMX dalam Jboss. 


Apabila Tidak, maka tidak. Tidak boleh 
setengah-setengah. 

Consistency. Apabila transaksi selesai, 
maka sistem harus kembali ke status sta- 
bil dan konsisten. 

Isolasi. Transaksi-transaksi yang ber- 
beda harus terisolasi satu sama lainnya. 
Artinya, detail dalam transaksi yang satu 
tidak akan tampak pada transaksi lain. 
Durability. Perubahan yang dibuat sela- 
ma transaksi akan dibuat persistent pada 
saat transaksi di-commit. 
Konsep-konsep tersebut '— umumnya 
dikenal dengan singkatan ACID. Transaksi 
adalah hal yang sangat penting dalam ap- 
likasi yang besar dan serius. Sebagai applica- 
tion server yang mungkin melayani aplikasi 
bisnis besar, transaksi adalah hal yang su- 
per-super penting. 

Contoh yang paling baik tentang trans- 
aksi barangkali adalah transaksi di perbank- 
an. Bayangkan apabila proses transfer uang 
tidak dalam satu transaksi. Akan ada yang 
tiba-tiba kaya, dan ada yang tiba-tiba stress 
karena kehilangan sejumlah uang. 

Arsitektur JbossTX mengizinkan semua 
transaction manager yang menggunakan JTA 
(Java Transaction API) untuk diimplemen- 
tasikan. Walau demikian, JbossTX sendiri 
datang bersama transaction manager yang 
cepat dan digunakan sebagai default. 


EJB dan JBoss 

Arsitektur EJB pada Jboss adalah desain 
generasi keempat yang datang dengan ke- 
mampuan yang sangat modular dengan 
pendekatan plug-in. Setiap developer yang 
bekerja pada level infrastruktur bisa meng- 
ganti dengan EJB Container lain. 


36 INFOLINUX 05/2005 


Hubungan antar komponen JMX. 


Dengan desain yang sangat teliti, para 
developer bean dapat mengandalkan Jboss 
untuk memberikan pelayanan terbaik ke- 
pada user. 


JMS Messaging 

Baik di dalam kehidupan sosial ataupun 
di dalam kehidupan komputer, komuni- 
kasi adalah hal yang sangat penting. Tanpa 
berkomunikasi dengan pihak lain, manusia 
akan sangat susah untuk bertahan hidup. 
Sementara, di dunia komputer, komunikasi 
antaraplikasi kadang kala sangat diperlukan, 
terutama dalam aplikasi besar yang memi- 
liki banyak komponen. 

Bisa “kan Anda bayangkan kalau Anda 
membangun aplikasi yang berdiri sendiri- 
sendiri dan harus saling bekerja sama? 
Akan sangat kompleks dan berada di luar 
konteks aplikasi itu sendiri. Menggunakan 
Jboss yang mengimplementasikan JMS 
(Java Message Service) API, aplikasi-ap- 
likasi dapat mengirimkan pesan asinkron 
kualitas bisnis. Di dalam JMS, pesan tidak 
dikirimkan langsung ke aplikasi. Pesan akan 
dikirim ke dalam gueue. Dengan demikian, 
pihak pengirim pesan tidak perlu khawatir 
apakah pihak tujuan sedang berjalan atau ti- 
dak. Demikian juga dengan pihak penerima. 
Pihak pengirim dan penerima hanya bekerja 
dengan gueue processor. 

Jboss datang dengan JMS provider yang 
standard-compliant dengan nama Jboss 
Messaging, atau JbossMO. 


JCA Connector 

JCA (J2EE Connector Architecture) adalah 
API untuk integrasi resource manager yang 
bertujuan untuk menstandardisasi akses 
ke resource non-relasional seperti halnya 


www.infolinux.web.id 


JDBC API bekerja dengan data relasional. 
Luar biasa. 

Jboss datang dengan JbossCX frame- 
work, yang menyediakan application server 
architecture extension yang diperlukan 
untuk penggunaan JCA. Fungsi utamanya 
adalah sebagai connection pooling dan mana- 
gement extension Mbean untuk melakukan 
resource-loading ke Jboss Server. 


Keamanan pada Jboss 

Keamanan adalah aspek umum dalam ke- 
hidupan, baik dalam kehidupan sosial atau- 
pun dalam kehidupan komputer. Lebih 
lanjut lagi, sebagai application server un- 
tuk melayani dunia enterprise, keamanan 
adalah hal yang sangat-sangat penting. 

Dalam aplikasi Anda yang berjalan di 
Jboss, Anda tentu saja akan melakukan 
pembatasan resource, yang berbasiskan pa- 
da role-based security. Apa yang Anda per- 
lukan tersebut telah disediakan oleh spesi- 
fikasi JZEE untuk EJB dan Web component. 

Jboss datang dengan extension JbossSX, 
yang menyediakan dukungan untuk role- 
based security dan custom based security ber- 
dasarkan security proxy layer. Implementasi 
declarative security model dibangun ber- 
basiskan Java Authentication and Autho- 
rization Service (JAAS) login modules and 
subjects. 

Singkatnya, Anda bisa membangun ap- 
likasi dengan fokus utama pada business 
logic aplikasi Anda. Urusan sekuriti (yang 
sayangnya sering kali tidak menjadi fokus) 
telah ditangani oleh Application Server. 

Anda juga dapat mempergunakan SSL 
bersama Jboss. Jboss mempergunakan JSSE 
(Java Secure Socket Extension) yang dibun- 
del bersama Jboss dan JDK 1.4. 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


CMP Engine 

Jboss datang dengan Container Managed 
Persistent (CMP) 2.0 manager dengan na- 
ma JbossCMP. JbossCMP sendiri adalah 
fitur inti dari Jboss. 


Masa Depan 

Bagi developer yang bukan programer Java, 

Jboss bukanlah hal yang sederhana untuk 

dipelajari. Walau, pada dasarnya, jarang ada 

application server yang mudah untuk dipe- 
lajari. Untuk mempelajari Jboss, misalnya, 
tentu ada investasi yang harus dilakukan. 

Dan, ini tidaklah kecil. 

Bagi investor, masa depan adalah hal 
yang penting. Tentu tidak bijak untuk ber- 
investasi pada teknologi yang tidak mem- 
berikan keuntungan. Lebih lanjut, apakah 
Jboss cukup berharga untuk diinvestasikan? 
Apakah masa depan Jboss terjamin meng- 
ingat Jboss adalah perusahaan open source? 

Kita akan melihat satu per satu. Dari 
teknologi saja, Jboss sudah sangat matang 
dan saat ini, versi 4 Jboss telah dirilis. Hal 
ini membuktikan adanya konsistensi dan 
kontinuitas. Dengan demikian, dari sisi 
teknologi, Jboss pantas untuk dipelajari. 

Jboss 4 sudah siap digunakan dan 
menawarkan fitur-fitur sebagai berikut: 

@ Secara resmi sudah disertifikasi sebagai 
full-compliant terhadap spesifikasi J2EE 
1.4. 

@ Dukungan penuh untuk J2EE Web Service 
dan Service Oriented Architecture (SOA). 

@ Mendukung Aspect Oriented Program- 
ming (AOP) untuk membangun middle- 
ware. 

@ Integrasi dengan Hibernate, object persis- 
tence framework. 

@ Dukungan lebih baik untuk clustering 
dan distributed caching support (datang 
dengan caching architecture internal 
yang baru). 


Dari sisi bisnis, rasa-rasanya kita tidak 
perlu meragukan Jboss Group. Perusahaan 
ini bahkan dipuji sebagai salah satu perusa- 
haan open source yang luar biasa. 

Dari sisi lisensi, kita bahkan tidak perlu 
khawatir dengan kelangsungan dari proyek 
ini. 

Walau demikian, karena besarnya in- 
vestasi, tentu kita harus tetap membuka 
mata terhadap proyek ini. 


Catatan khusus: Jetty 


Jetty adalah web container default untuk 
Jboss application server mulai dari versi 3.0 
sampai 3.2.2. CVS Jboss mengandung fork 
dari kode Jetty, yang dipresentasikan dengan 
nama JbossWeb. Sayangnya, karena perbe- 
daan komersial di antara Mort Bay Consult- 
ing (pembuat Jetty) dan Jboss Group, deve- 
loper Jetty tidak dapat lagi memaintain Jetty 
di dalam Jboss. Sebagai gantinya, proyek 
Jetty memaintain integrator antara Jboss 
dan Jetty, sebagai bagian dari rilis Jetty. 

Demikianlah pembahasan mengenai 
Jboss application server, sebuah application 
server yang luar biasa, application server 
open source yang terbaik yang ada. Proyek 
ini sangat berharga untuk dipelajari, namun 
setiap pengguna harus tetap waspada. 


ZOPE APPLICATION 
SERVER 


Zope (Z Object Publishing Environment) 
adalah salah satu application server open 
source terbaik yang ada. Zope dirilis oleh 
Zope Corporation, di mana pernah menjadi 
tempat kerja Guido van Rossum, pencipta 
Python. Zope dibangun dengan hampir 
semuanya menggunakan Python dan ba- 
gian-bagian yang membutuhkan kecepatan 
tinggi dibangun dengan bahasa C. 

Cerita Zope diawali oleh Jim Fulton 
(Zope Corporation), yang pada tahun 1996 
diminta untuk mengajar kelas pemrogram- 
an CGI, di mana beliau pada saat itu kurang 
menguasainya. Setelah mempelajari banyak 
tentang CGI, beliau menyadari bahwa CGI 
bukanlah cara yang nyaman untuk mem- 
bangun aplikasi. Saat itu, CGI digunakan 
secara meluas karena belum banyaknya 
proyek yang memudahkan pengembangan 
aplikasi web. Dalam penerbangan pulang, 
Jim merancang dan menulis awal-awal dan 
cikal bakal Zope. 

Zope Corporation sendiri juga merilis 
tiga aplikasi open source yaitu Bobo (pub- 
lishing facility), Document Template (text 
templating) dan BoboPOS (object data- 
base). Semua paket tersebut ditulis dengan 
Python. Dengan tiga aplikasi open source 
tersebut, Zope Corporation menulis appli- 
cation server komersial dengan nama Prin- 
cipia. Pada tahun 1998, salah satu investor 
Zope, Hadar Pedhazur meminta perusa- 


www.infolinux.web.id 


Beragam Jenis Application Server 


haan tersebut (yang masih bernama Digital 

Creations) untuk mengopen-source-kan 

Principia. Komponen-komponen tersebut 

menjadi cikal bakal dari Zope. 

Bagi pengguna application server pada 
awal-awal kehadiran Zope, Zope bagaikan 
air di padang gurun. Application server 
umumnya mahal minta ampun, dan zope 
yang open source dapat digunakan tanpa 
membayar biaya lisensi dapat digunakan se- 
bagai alternatif. 

Sama seperti application server lain, 
Zope sendiri terdiri dari banyak komponen. 
Berikut ini adalah komponen-komponen 
dasar Zope: 

@ Zserver. Built-in Web Server yang datang 
bersama Zope. Web Server ini juga 
mampu melayani konten Zope melalui 
FTP, WebDAV, dan XML-RPC. 

@ Zope Core. Ini dari Zope. 

@ Object Database. Digunakan untuk me- 
nyimpan berbagai objek. 

@ Relational Database. Zope dapat pula 
digunakan bersama relational database 
seperti MySOL, PostgreSOL, Oracle, dan 
lain sebagainya. 

@ FileSystem. Zope dapat pula digunakan 
untuk bekerja dengan filesistem. 

@ Zclasses. Salah satu jenis objek di Zope. 

@ Product. Zope memberinama aplikasi- 
aplikasi kecil atau objek-objek yang 
dibangun Zope sebagai product. 


Objek-objek Zope 

Dalam bekerja, umumnya lebih banyak 

berurusan dengan objek-objek Zope yang 

dapat dibagi ke dalam kategori-kategori 
berikut: 

@ Content. Merupakan objek zope un- 
tuk menyimpan data, seperti dokumen, 
gambar dan file. 

@ Presentation. Digunakan untuk mengu- 
rus hal-hal yang berhubungan dengan 
tampilan. Zope menyediakan dua objek 
yang dibisa digunakan untuk mengurus 
masalah presentasi ini: DTML (Docu- 
ment Template Markup Language) dan 
ZPT (Zope Page Template). Dalam DT- 
ML, kita juga bisa menyertakan logic di 
samping presentasi. Sementara, meng- 
gunakan ZPT, kita hanya bisa mengurus 
presentasi. 

@ Logic. Digunakan untuk menyajikan alur 
logika aplikasi Anda. Zope mengizinkan 


INFOLINUX 05/2005 37 


Beragam Jenis Application Server 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


developer untuk membangun logic de- 
ngan tiga cara: DTMIL, Python Script dan 
Perl (hanya sebagai add-on). 


Content Objects 
Secara umum, kita mengenal tiga jenis con- 
tent object: Folder, File, dan Images. Zope 
memang membedakan File dan Images. 
Pengertian folder di Zope sama seperti 
halnya Folder di filesistem: objek yang me- 
ngandung objek lain. Folder di Zope dapat 
mengandung berbagai objek, termasuk 
folder itu sendiri. Folder di dalam folder 
akan membangun struktur aplikasi Anda. 
Di Zope, struktur sangatlah penting meng- 
ingat keamanan sebagian ditentukan dari 
bagaimana struktur aplikasi Anda. 
Pengertian file di Zope sama seperti 
pengertian file di filesistem. File dapat me- 
ngandung berbagai jenis data, mulai dari 
teks sampai binary. Anda bisa menyimpan 
beraneka tipe file sebagai objek file di Zope. 
Sementara, Image adalah file gambar 
di Zope. Image hampir sama dengan ob- 
jek File, hanya objek Image memiliki cara 
pengaturan tersendiri untuk mengatur isi 
gambar. 


Presentation Objects 

Zope sangat menganjurkan para pengem- 
bang aplikasi di atasnya untuk membeda- 
kan logic dan presentation. Presentation 
berhubungan dengan penampilan data dan 
layout. Penampilan umumnya akan diren- 
der sebagai HTML (kadang kala ke XML 
atau WML). 

Umumnya, cara yang lebih mudah dalam 
menghasilkan presentasi adalah dengan 
mempergunakan DTML. DTML sendiri, 
seperti telah disebutkan sebelumnya, bisa 
mengandung presentasi dan logic. Meng- 
gunakan DTMIL, Anda bisa melakukan per- 
ulangan, seleksi, mengatur tampilan, dan 
lain sebagainya. Sintaks yang digunakan 
sangat mirip dengan HTML. 

Sementara, Zope Page template me- 
ngatur tampilan dan layout dinamis dengan 
memanfaatkan XML. 

DTML dan ZPT adalah bahasa-bahasa 
server side scripting seperti halnya PHP 
atau JSP. Oleh karena itu, objek DTML 
dan ZPT akan dijalankan oleh Zope dan 
dikembalikan ke user sesuai dengan hasil 
pemrosesan. 


38 INFOLINUX 05/2005 


Pada awalnya, DTML adalah presenta- 
tion objek utama bagi Zope. DTML sangat 
sukses ketika digunakan untuk memba- 
ngun halaman web dinamis, namun ga- 
gal ketika kolaborasi dilakukan bersama 
desainer non teknis. Hal ini disebabkan 
karena isi dari DTML itu sendiri, yang bagi 
desainer akan tampak seperti benda aneh. 
Untuk mengatasi kekurangan ini, ZPT pun 
dilahirkan. 

Beberapa pengguna Zope, umumnya 
agak susah untuk memilih menggunakan 
DTML atau ZPT. ZPT tentulah lebih elegan, 
namun lebih susah digunakan oleh pemula. 
DTML lebih mudah digunakan dan seka- 
ligus juga menyediakan kemampuan untuk 
membangun logic.Developer yang baru ber- 
pindah ke Zope akan mendapatkan betapa 
mudahnya membangun halaman dinamis 
dengan DTML. 

Anda juga bisa mempergunakan DTML 
untuk menulis HTML yang tidak standar, 
sementara ZPT mewajibkan standardisasi. 

Bagi yang ingin mendalami DTML atau 
ZPT, Anda bisa membaca referensi kedua- 
nya yang sangat lengkap. 


Logic objecs 

Dalam konteks separasi logic dan presen- 
tation, objek-objek logic umumnya akan 
menghasilkan nilai yang dapat diformat oleh 
presentation object untuk ditampilkan. 

Pada dasarnya, hanyalah dua jenis logic 
object yang didukung oleh Zope. Yang 
pertama adalah Python Script, dan yang 
kedua adalah External Method. Namun, 
dengan adanya konsep product di Zope dan 
banyaknya product yang dibangun untuk 
bekerja sama dengan Zope, kita mengenal 
pula product Zope untuk bekerja dengan 
Perl, PHP dan JSP. 

Untuk Python Script dan External Met- 
hod, kedua ditulis menggunakan bahasa 
Python. Satu catatan tentang Python Script. 
Nama aslinya bukanlah Python Script, me- 
lainkan Script (Python). Nama yang aneh 
ini disebabkan masalah legal yang tidak 
mengijinkan pihak Zope Corporation un- 
tuk mempergunakan nama Python Script. 
Namun, di komunitas dan di artikel ini, 
kita akan mempergunakan istilah Python 
Script. 

Bagi Anda yang sangat peduli dengan 
keamanan, tentunya penggunaan Script 


www.infolinux.web.id 


seperti Python akan berujung pada masalah 
keamanan karena memungkinkan akses 
pada modul-modul python dan filesistem. 
Untungnya, script python di sini merupa- 
kan object yang security-constrained. Semua 
dibatasi dengan security policy. Anda juga 
hanya dapat mengakses beberapa modul 
Python. Dan oleh karenanya, terdapat pem- 
batasan untuk menjaga keamanan. 

Apabila membutuhkan modul-modul 
python dan akses ke filesistem, Anda bisa 
mempergunakan External Method, yang 
akan dianggap oleh Zope sebagai exten- 
sion. 

Satu masalah yang sering sekali timbul 
adalah selalu mempergunakan external 
method. Dalam Zope, umumnya kita ha- 
rus tahan mempelajari cara pemrograman 
Zope yang benar, sebisa mungkin dengan 
memisahkan logic dan presentation, serta 
sebisa mungkin tidak mempergunakan 
external method untuk sekadar memroses 
data. Cobalah terlebih dahulu mempergu- 
nakan Python Script. 

Sebenarnya, ada satu lagi logic object 
yang dapat dipergunakan untuk inter- 
aksi dengan relational database, yaitu SOL 
Method. Namun, objek yang satu ini tidak 
selalu diperlukan apabila Anda banyak 
mempergunakan Zope Object Database dan 
tidak mempergunakan relational database. 
Zope Object Database (ZODB) adalah ob- 
ject oriented database yang juga merupakan 
produk Zope Corporation dan digunakan 
dalam Zope. 


Zope Enterprise: ZEO 

Ketika suatu sistem menerima reguest lebih 
banyak dari yang mampu ditangani, maka 
masalah pun akan terjadi. Server akan men- 
jadi tidak responsif. Oleh karena itu, server 
yang kapabel haruslah diperhatikan. 

Kapabel dalam hal ini tidak harus selalu 
mesin yang super cepat. Kalaupun mesin- 
nya super cepat, namun tidak didukung 
oleh kemampuan software, mesin tersebut 
juga akan percuma digunakan. 

Solusi yang lain adalah dengan mem- 
pergunakan banyak server. Namun, Anda 
harus memperhatikan bahwa server-server 
yang Anda gunakan harus memiliki infor- 
masi yang sama. 

Object FileStorage yang digunakan oleh 
Zope tidak dapat digunakan untuk banyak 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


server sekaligus. Data FileStorage Zope 

dilock oleh server Zope yang berjalan dan 

tidak dapat diakses oleh server Zope lain. 

Zope Corporation kemudian membuat 
tipe penyimpanan lain, yang disebut sebagai 
Zope Enterprise Object (ZEO). Dengan 
mempergunakan ZEO, menggunakan ba- 
nyak server bukanlah masalah. 

ZEO adalah sistem yang mengijinkan 
pengguna untuk membagi objek ZODB pa- 
da beberapa server Zope. Anda dapat men- 
jalankan beberapa server Zope pada satu 
sistem, atau pada beberapa komputer untuk 
mendapatkan fungsionalitas ZEO. 

ZEO bekerja dalam sistem client/server. 
Semua client Zope akan terhubung ke se- 
buah ZEO Storage Server yang tersentral. 
Semua client yang dimaksud di sini adalah 
semua Zope server yang akan memanfaat- 
kan ZEO. 

Pengguna Zope tidak harus selalu me- 
ngatur ZEO di lingkungan kerja. Berikut ini 
adalah panduan-panduan kapan Anda perlu 
mengatur ZEO: 

@ Kecepatan akses yang sudah tidak dapat 
ditoleransi. 

@ Situs web Anda sangat kritikal dan harus 
nyala terus menerus. Menggunakan ZEO 
akan memberikan redundancy. 

@ Anda ingin mendistribusikan aplikasi 
Anda dalam lokasi geografis yang ber- 
beda. 

@ Anda ingin melakukan debugging aplikasi 
Zope di server Zope yang lain. 


Dengan mempergunakan ZEO, Anda 
dapat mengatasi masalah single point of fa- 
ilure. Dengan memanfaatkan ZEO, Anda 
bisa membagi titik kegagalan tersebut ke 
beberapa komputer. Apabila salah satu 
komputer gagal, proses dapat ditangani oleh 
komputer lain yang merupakan client ZEO. 


Zope Management Interface 
Salah satu bagian dari Zope yang sangat ber- 
guna adalah hadirnya ZMI, atau Zope Mana- 
gement Interface. Dengan adanya ZMI, kita 
dapat melakukan browsing pada storage kita 
seperti halnya Windows Explorer. 

ZMI adalah bagian dari Zope yang sa- 
ngat menarik. Selain berfungsi sebagai ob- 
ject explorer, ZMI juga dapat berfungsi se- 
bagai control panel. Anda dapat melakukan 
banyak hal mempergunakan ZMI. Mulai 
dari membuat, menghapus, mengedit ob- 
jek, mengatur product, mengatur keamanan 
sampai melakukan administrasi Zope. 

Tampilan ZMI yang menarik membuat 
mempelajari Zope menjadi semakin me- 
nyenangkan. Namun, ada satu kelemahan 
ZMI akibat dijalankannya dari web brow- 
ser. Proses pengeditan file akan menjadi 
hal yang sangat menyedihkan. Sama seperti 
Anda mengedit mail mempergunakan web- 
mail. 

Untungnya, kelemahan ini bisa diper- 
baiki dengan mengassign pengeditan file 
mempergunakan editor lokal kesayangan 
seperti Vim. Cara lain yang mudah adalah 


ZEO Client 


ZEO Client 


— 


ZEO Server 


ZEO Client 


ZEO Client 


ZE0. 


www.infolinux.web.id 


Beragam Jenis Application Server 


dengan mempergunakan editor yang FTP/ 
WebDAV enabled. 


Extending Zope 

Anda dapat meningkatkan kerja Zope de- 
ngan membangun produk yang sesuai de- 
ngan kebutuhan Anda. Untuk membangun 
produk Zope, Anda bisa mempergunakan 
bahasa Python. 

Untuk contoh produk sederhana, Anda 
bisa membaca berbagai referensi di Internet. 
Salah satunya adalah membangun produk 
minimal yang dapat dibaca di URL XURL: 
mininal product». Penulis menambahkan 
beberapa hal ke minimal product, yang 
dapat dibaca di KURL:add minimal». Anda 
juga mungkin tertarik untuk mengunjungi 
produk DebPackage XURL:DebPackage» 
penulis yang dapat digunakan untuk bekerja 
dengan paket Debian. 


Masa Depan Zope 

Mempelajari Zope merupakan investasi 
yang tidak kecil. Bagi Anda yang tidak 
datang dari dunia Python, mempelajari 
Zope ibaratnya adalah mempalajari hal ba- 
ru dari awal. Anda perlu memahami konsep 
Zope, lantas memahami DTML atau ZPT, 
atau keduanya, memahami python, dan lain 
sebagainya. 

Walaupun Python termasuk cukup 
mudah untuk dipelajari, Zope bukanlah 
hal yang terlalu mudah. Dari sisi ekonomi, 
mempelajari Zope tetap harus dipandang 
sebagai investasi. 

Apakah mempelajari Zope cukup ber- 
harga dari sisi teknologi dan bisnis? Kita 
akan lihat satu per satu. 

Dari sisi teknologi, Zope adalah produk 
yang telah matang. Teknologi didalamnya 
juga cukup dapat membantu Anda lang- 
sung fokus pada solusi. Pada awalnya, pe- 
rubahan pada Zope cukuplah besar antar 
rilis. Namun, saat ini, Zope telah berjalan 
cukup matang dan perubahan yang terlalu 
radikal diharapkan tidak lagi terjadi. Python 
sendiri juga merupakan bahasa yang sangat 
matang (telah dirilis belasan tahun). Jadi, 
dari sisi teknologi, boleh dibilang aman. 
Dengan berbagai produk di Zope, Anda 
bisa mengintegrasikan berbagai komponen 
bahasa lain. Dengan mempergunakan web 
service, Anda dapat mengintegrasikan ap- 
likasi Anda dengan subsistem lain. 


INFOLINUX 05/2005 39 


Beragam Jenis Application Server 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Arsitektur Zope. 


Dari sisi bisnis, kita juga bisa memper- 
cayai Zope Corporation. Dengan model li- 
sensinya, kita juga harusnya tidak perlu ter- 
lalu khawatir akan kelangsungan produk. 

Namun, sekali lagi, developer atau peru- 
sahaan seharusnya tidak berinvestasi sambil 
menutup mata. 


Catatan khusus: CMS dan 
produk Zope 

Zope sendiri memiliki Content Management 
Framework yang dapat digunakan untuk 
membangun Content Management System. 
Saat ini, berbagai CMS telah dibangun di- 
atas Zope dan CMF-nya. Salah satu yang 
sukses dan sangat terkenal adalah Plone 
(www.plone.org). Saat ini, plone telah digu- 
nakan secara sangat meluas. 

Sementara, bagi Anda yang ingin mem- 
bangun produk sendiri, pastikan Anda telah 
mengamati repository produk Zope. Saat 
ini, ratusan produk Zope siap Anda pakai 
atau ubah dan pergunakan sesuai lisensi- 
nya. Satu hal yang penting tentang produk: 
Anda tidak harus membangun produk di 
atas Zope untuk bekerja dengan Zope dan 
membangun solusi diatasnya. Anda bisa saja 
langsung fokus ke aplikasi dengan meman- 
faatkan produk yang telah tersedia. 

Demikianlah pembahasan mengenai 
Zope Application Server. Zope adalah app- 
lication server yang cukup berharga untuk 
dipelajari. 


APPLICATION SERVER 
LAINNYA 


Di dunia TI, kita mengenal sangat banyak 
application server. Mulai dari produk peru- 


40  INFOLINUX 05/2005 


sahaan besar sampai application server yang 
khusus untuk kebutuhan tertentu. Dari du- 
nia open source, kita telah membahas dua 
yang sangat terkenal. Tentu saja Anda tidak 
harus menggunakan Jboss atau Zope dalam 
membangun application Anda. Anda bisa 
bebas memilih dari sekian banyak applica- 
tion server yang ada. Berikut ini ada bebe- 
rapa application server lainnya (informasi: 
theserverside.com). 

@ Apache Tomcat. Dikembangkan oleh 
Apache Group, merupakan free/open 
source software. 

@ Apple WebObject. Dikembangkan oleh 
Apple Computer. Biaya lisensi adalah 
US$699 per server. 

@ ATG Dynamo. Application server ini 
sangat mahal: USD 15.000 per CPU. 

@ BEA WebLogic. Dikembangkan oleh 
BEA. Harganya bervariasi, mulai dari 
US$495 sampai US$17.000, tergantung 
pada kemampuannya. 

@ Borland Enterprise Server. Dikembang- 
kan oleh Borland. Harganya juga sangat 
mahal: US$12.000 per CPU. 

@ Caucho Resin. Cukup populer. Harga- 
nya masuk akal: US$500 per server, dan 
bebas pakai untuk kegiatan nonkom- 
mersial. 

@ IBM Websphere. Sangat terkenal. Har- 
ganya juga sangat bervariasi. Mulai dari 
US$1778 per CPU sampai US$25.000 per 
CPU. 

@ Macromedia Jrun server. Full license-nya 
sekitar US$899 per CPU. 

@ Novell Extend. Harga untuk developer 

version-nya cukup masuk akal: US$495 

per developer. Harga full license mulai 

US$5.000 sampai US$10.000. 

@ Oracle Application Server 10g. Harganya 

bervariasi, mulai dari US$5.000 sampai 

US$20.000. 

@ SAP AG Web Application Server. Harga 
berdasarkan kesepakatan dengan pihak 
SAP. 

@ Sun JS Application server. Harga mulai 
US$2.000 sampai US$10.000. 

@ Enhydra server. Merupakan open source/ 


free application server. 


Bisa kita lihat harga yang dibutuhkan 
untuk menggunakan application server. Di 
kalangan pengguna dan pengembang ap- 
plication server, terdapat debat yang cukup 


www.infolinux.web.id 


hangat tentang boleh atau tidaknya/layak 
atau tidaknya mempergunakan applica- 
tion server open source. Harus diakui, ter- 
kadang, proyek-proyek open source tidak- 
lah siap rilis, dokumentasi kurang, lebih 
mudah berubah, dan lain sebagainya. 

Namun dari sisi mutu, application server 
seperti Jboss dan Zope tidaklah selalu kalah 
dari application server proprietary lainnya. 
Bahkan, beberapa fitur keduanya cukup 
inovatif dan kemampuannya juga bisa di 
andalkan. Keduanya juga dikembangkan 
oleh perusahaan yang bisa Anda pegang. 

Apapun pilihan Anda, proprietary atau- 
pun open source, pastikan Anda membuka 
mata lebar-lebar tentang produk tersebut. 
Sekali Anda masuk dan berkutat didalam- 
nya, praktis Anda membangun ketergan- 
tungan. 


PERNAK-PERNIK 
APPLICATION SERVER 


Sebagai penutup, kita akan membahas be- 
berapa pernak-pernik dari application ser- 
ver, mulai dari apa yang harus diperhatikan 
sebelum memilih, sampai kerugian mem- 
pergunakan application server. 


Memilih application server 
Anggap saja Anda ingin mulai memilih ap- 
plication server karena merasa butuh. Anda 
ingin menghasilkan aplikasi dan solusi yang 
lebih terintegrasi tanpa ingin capek-capek 
memikirkan masalah infrastruktur yang 
tidak berhubungan dengan business logic 
aplikasi Anda. 

Yang pertama harus diperhatikan adalah 
standar. Apalah application server tersebut 
mempergunakan teknologi yang tidak stan- 
dar? Standar tidak harus open source. Sekali 
lagi, memilih dan masuk ke dalam applica- 
tion server berarti membangun ketergan- 
tungan. Application server yang menuruti 
standar akan lebih tenang untuk diguna- 
kan. 

Yang kedua adalah nama baik produk 
(dan sekaligus perusahaan). Perhatikanlah 
track record produk (dan sekaligus peru- 
sahaan). Anda tidak ingin menggunakan 
produk yang dalam lima tahun akan dihen- 
tikan, bukan? 

Yang ketiga adalah kelengkapan kompo- 
nen. Pastikan setelah Anda membayar biaya 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


mahal-mahal (kalaupun open source: biaya 
training), Anda tidak usah lagi berurusan 
dengan hal-hal yang tidak penting. Fokus 
pada solusi yang ingin dihadirkan. Pasti- 
kan juga standar, nama baik, dan teknologi 
komponennya. 

Yang keempat, pastikan Anda mendapat- 
kan dukungan dari vendor atau komunitas 
(termasuk dokumentasi dan contoh yang 
layak). Ini sebenarnya hampir pasti kalau 
Anda membeli software seharga US$10.000, 
misalnya. 

Yang kelima adalah teknologi yang di- 
gunakan. Ini berhubungan dengan yang 
pertama. Namun, di antara beberapa 
teknologi yang terbuka, yang satu mungkin 
memiliki masa depan atau kecocokan yang 
lebih tinggi. Sebisa mungkin, gunakan yang 
multi-platform. 

Tentu saja, selain kelima faktor tersebut, 
pastikan Anda telah mengukur kemampuan 
dan kapabilitas SDM Anda. Kelima faktor 
tersebut juga sangat relatif dengan kon- 
disi Anda. Anda mungkin membutuhkan 
kurang, atau lebih faktor penentu. Pastikan 
Anda memilih application server setelah 
yakin betul Anda membutuhkannya. Tidak 
semua developer membutuhkannya. 


Apa kerugian menggunakan 
application server? 

Kerugiannya sebenarnya juga tidak kecil 
ketika Anda memutuskan untuk berpindah 
dari cara konvensional ke application server. 
Dibanding dengan keuntungannya, kerugi- 
annya juga terbilang cukup besar. 

Yang pertama adalah Anda membangun 
ketergantungan Anda sendiri. Terutama 
kalau Anda mempergunakan application 
server yang tidak standar, atau application 
server yang mempergunakan teknologi yang 
cukup aneh (walaupun terkesan memudah- 
kan misalnya). Anda secara otomatis akan 
menuruti cara memprogram dan lain se- 
bagainya. Kalau versi baru keluar dan Anda 
tidak (mampu, mau) membeli/mempergu- 
nakan versi baru, maka bisa-bisa Anda me- 
ngalami kesulitan. Lebih buruk lagi, kalau 
produk dihentikan atau perusahaan pem- 
buatnya mengalami masalah. Atau hal-hal 
lainnya. Bisa-bisa, solusi Anda akan susah 
dikembangkan/diubah lagi. 

Yang kedua tentunya investasi. Paling 
tidak, biaya training. Application server 


umumnya menuntut cara pembuatan ap- 
likasi yang menuruti standar pembuatnya. 
Dan, sebagian besar developer tidak cukup 
membaca dokumentasi. Tidak semua deve- 
loper juga bersedia untuk belajar hal baru 
lagi. Training mungkin akan disediakan pa- 
da awalnya, namun, tidak selalu disediakan 
sampai waktu kapanpun (untuk perusa- 
haan: tentunya perhatikan juga kalau ter- 
dapat karyawan baru, dan belum ada sistem 
training internal yang baik). Investasi utama 
tentunya biaya lisensi application server, bi- 
aya mesin, dan lain sebagainya. 

Yang ketiga adalah masalah migrasi. 
Tentunya Anda tidak langsung memutus- 
kan untuk menggunakan application server 
ketika Anda ingin membangun solusi-solusi 
pertama Anda, bukan? Bagaimana migrasi 
dari application server lain (kalau salah 


Beragam Jenis Application Server 


pilih) atau migrasi solusi-solusi yang selama 
ini telah Anda bangun? Bagi perusahaan, 
bagaimana dengan SDM Anda. Siapkan 
bermigrasi? 

Ketiga kerugian ini hanya beberapa dari 
kerugian keseluruhan akibat berpindah 
platform. Masalah Anda mungkin lebih 
sederhana, atau bahkan lebih kompleks. 
Tentu saja, semua kerugian ini tentunya bi- 
sa ditangani apabila yakin application server 
yang Anda pilih akan mampu meningkat- 
kan kemampuan Anda dalam men-deliver 
solusi. 

Demikianlah pembahasan rubrik utama 
kita kali ini. Application server ibaratnya 
pisau bermata dua. Apabila digunakan de- 
ngan benar, akan dapat membantu Anda. 
Apabila digunakan dengan salah, Applica- 
tion server bisa pula menghambat Anda. 0 


IKLAN 
PAS FM 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX 05/2005 41 


Fondaco Mitratama 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 


| Tutorial 


Linux di Distributor 
Alat Kesehatan 


Seperti umumnya perusahaan yang sedang bermigrasi dari An Satin Fondaco 
Mitratama baru menggunakan Linux untuk aplikasi server. Jika saat ini Linux baru di ser-. 
ver gateway, ke depannya Linux dan software open source lainnya akan berperan mulai 
dari front-end hingga back-end. nj 


ra informasi menuntut komputer- 
Psm dalam sebuah perusahaan 

dapat saling berhubungan satu den- 
gan yang lain dan tersambung ke Internet. 
Kebutuhan akan server jaringan yang stabil, 
berbiaya rendah, dan aman terhadap virus, 
mendorong peralihan dari penggunaan 
sistem operasi Windows ke Linux. 

PT Fondaco Mitratama yang bergerak 
di bidang perdagangan dan distribusi per- 
alatan kesehatan untuk rumah sakit dan 
poliklinik juga tidak tertinggal dalam per- 
alihan dari Windows ke Linux ini. Setelah 
hampir satu tahun menggunakan Linux, 
dalam waktu dekat seluruh kantornya yang 
berpusat di Jakarta dengan tiga cabang di 
Medan, Bandung, dan Surabaya, akan sa- 
ling terkoneksi melalui VSAT (Very Small 
Aperture Terminal) dengan server-server 
berbasis Linux. 

Untuk mengetahui lebih jauh pengala- 
mannya bersama Linux, kami telah mewa- 
wancarai IT Manager Fondaco Mitratama, 
Leo Sujantono, dan Assistan IT Manager 


w.fondacomedical.com 
" 3 


Leo Sujantono dan Arief Rama Syarif. 


42 INFOLINUX 05/2005 


/IT Supervisor Fondaco Mitratama, Arief 
Rama Syarif. Berikut ini raingkumannya. 


Server dan Desktop 

Fondaco mulai menggunakan Linux sejak 
September 2004, ketika terjadi perubahan 
sistem koneksi ke Internet-nya dari dial-up 
(melalui telepon kabel) ke broadband de- 
ngan sistem wireless (nirkabel). Ketika ma- 
sih dial-up, Mondaco hanya menggunakan 
Windows XP sebagai pembagi koneksi ke 
Internet atau ICS (Internet Connection Shar- 
ing). 

“Pada awalnya, server kami hanya digu- 
nakan sebagai gateway dengan mengguna- 
kan Windows XP sebagai sistem operasinya. 
Dengan semakin meningkatnya varian virus 
dan kebutuhan akan komunikasi data me- 
lalui Internet yang stabil, maka kami me- 
ningkatkan kemampuan dari server kami. 
Penggunaan Linux sebagai sistem operasi 
server disebabkan oleh kestabilannya, berli- 
sensi open source, dan ketahanannya dalam 
melawan virus. Linux yang kami gunakan 


Server Linux di Fondaco Mitratama. 


www.infolinux.web.id 


M3 


antara lain SUSE dan Mandrake,” jelas Arief, 
panggilan Arief Rama Syarif. 

Saat ini, baru terdapat empat komputer 
berbasis Linux, yaitu satu sebagai server 
dan tiga komputer Linux sebagai desktop 
kerja dan pengembangan sistem informasi 
perusahaan. Sebagian besar komputer di 
sisi user masih menggunakan Windows. Per- 
alihan komputer yang berfungsi sebagai ICS 
dari Windows ke Linux juga sesuai dengan 
saran dari ISP (Internet Service Provider) 
yang menjadi langganan Fondaco saat ini, 
IP-Net. 

Menurut Arief, ke depannya semua 
server di cabang-cabang Fondaco juga 
akan bermigrasi ke Linux setelah semua 
terkoneksi secara terus-menerus ke Inter- 
net melalui VSAT. Saat ini, semua cabang 
masih menggunakan dial-up untuk koneksi 
ke Internet. 


Aplikasi Server Linux 

Ketersediaan berbagai aplikasi dalam se- 
buah distro Linux dimanfaatkan benar oleh 
Fondaco. Meskipun awalnya kebutuhan 
server hanya sebagai ICS, kini beragam ap- 
likasi server Linux telah mendukung opera- 
sional perusahaan. 

“Pada saat ini, sistem operasi Linux 
kami gunakan sebagai gateway, firewall, 
router, dhcp, mail, samba, web server, dan 
melakukan koneksi VPN dengan ISP kami 
untuk dapat terhubung ke Internet,” 
kap Arief. 

Sebagai firewall, Arief memilih shorewall 


ung- 


yang cukup mudah dikonfigurasi. Semua 
aplikasi server itu untuk melayani kebutuh- 
an user di kantor pusat yang berjumlah 
sekitar 60 komputer. DHCP (Dynamic Host 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Configuration Protocol) untuk memberi- 
kan pengalamatan IP secara dinamis dan 
otomatis kepada komputer user atau desk- 
top. Samba dimanfaatkan sebagai server 
file untuk komputer-komputer Windows. 
Server mail dan web masih sebatas untuk 
intranet. 

VPN (Virtual Private Network) digu- 
nakan untuk menjamin keamanan data 
yang dikirim antarcabang atau ke pelanggan 
melalui jaringan publik Internet. Sedangkan 
server mail dan web resmi fondacomedical. 
com di-hosting pada server salah satu peru- 
sahaan web hosting yang juga berbasis Linux. 
Webmail di fondacomedical.com menggu- 
nakan Sguirrelmail yang sangat populer di 
dunia Linux dan open source. 


Fondaco Information System 

Ada rencana besar yang sedang disusun di- 
visi IT Fondaco Mitratama untuk membuat 
sistem informasi perusahaannya yang ber- 
basis Linux dan open source. Manajemen 
Fondaco juga mendukung rencana itu. 

“Manajemen Fondaco Mitratama sangat 
mendukung projek ”Fondaco Information 
System—Go To Open Source”. Projek ini 
akan membuat program dari front end hing- 
ga back end menggunakan program open 
source,” ujar Arief. 

“Sistem itu akan berbasis web sehingga 
komputer desktop tidak harus semua ber- 
migrasi ke Linux. Ada beberapa komputer 
untuk desain grafis yang masih tergantung 


Fondaco Mitratama 


PMN.» 4 


Management 
Bandwidth & 
Internet 


Office 


Fondaco ” 
In 
Biak N 


f FONDACO INFORMATION SYSTEM - 200 


@) (9) 
Wireless Local Area Aa 
| Network 3 
| Fondaco 
UlgP musi 


Office 


Thursday, March 24, 2005 


Struktur jaringan Fondaco Mitratama. 


pada sistem operasi non-Linux,” ungkap 
Arief lebih lanjut. 

Fondaco Information System akan 
menggunakan database Firebird yang meru- 
pakan versi open source dari Interbase. Ap- 
likasi yang sedang dikembangkan dengan 
PHP dan JavaScript ini akan melibatkan 
berbagai proses bisnis, termasuk inventory 
dan marketing. Sistem ini akan menjadikan 
database terintegrasi untuk seluruh kantor, 


pusat, dan cabang-cabang. 


Sekilas Fondaco Mitratama 


PT Fondaco Mitratama (www.fondacomedical.com) adalah pe- 
rusahaan swasta Indonesia yang bergerak di bidang distribusi 
Fondaco Mitratama peralatan kesehatan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan 
rumah sakit, puskesmas, poliklinik, dan lembaga kesehatan lainnya. Fondaco berdiri sejak 
1995. Peralatan kesehatan yang disediakannya sangat beragam, seperti untuk ruang gawat 
darurat (ICU), ruang operasi, kardiologi, peralatan rontgen, kebidanan, dan lain-lain. 

Saat ini, Fondaco ditunjuk sebagai distributor untuk produk-produk perlengkapan rumah 
sakit dari beberapa perusahaan besar seperti GE Marguette, GE Medical Systems, Phillips 
Medical Systems, Heraus GMBH, dan Hamilton Medical. Produk lainnya adalah dari Biosen- 
sors International, Laryngeal Mask, Cardio Dynamcs, dan Ulco Medical. 

Untuk mengurusi pemasaran dan penjualan produk-produk tersebut, Fondaco memiliki 
sekitar 55 staf yang dikelompokkan menjadi lima bidang utama, yaitu Critical Care, Operating 
Room, Cardiologist / Physician's Office, Cath Lab, dan Obstetrics/&ynaecology. Sekadar con- 
toh, kelompok Cardiologist menangani antara lain peralatan Echocardiography (ECG), Resting 
ECG System, Exercise Testing System, dan Embulatory ECG. 

Jika ingin informasi lebih jauh, Anda dapat menghubungi Fondaco Service Team, pada tele- 
pon hotline: -62 21 350 2677, HP: 4-62 811 133 212, atau E-mail: fondtech@centrin.net.id. 


www.infolinux.web.id 


Pilihan Distro dan Support 

Menurut Arief, pilihannya jatuh kepada 
distro Linux Mandrake dan SUSE untuk 
server dan desktop karena kemudahan in- 
stalasi, konfigurasi, dan tampilan KDE yang 
menarik seperti Windows. Namun, karena 
Linux merupakan sistem operasi yang ber- 
beda, memerlukan waktu sekitar dua bulan 
untuk setup hingga berjalan baik. Fondaco 
tidak tergantung pada sebuah perusahaan 
untuk mendapatkan support. Internet meru- 
pakan support yang baik dan lengkap untuk 
penggunaan Linux. 

“Kami dibantu oleh teman-teman ISP un- 
tuk setup dan konfigurasi agar server Linux 
kami aman dan stabil. Selain dukungan dari 
ISP, kami belajar melalui Internet, dengan 
lebih banyak bertanya kepada google.com jika 
menemui masalah,” ungkapnya. 


Harapan kepada komunitas 

Ketika ditanya harapannya terhadap para 
pengembang Linux dan pengguna komputer 
lainnya, Arief menginginkan Linux dan pro- 
gram open source akan menjadi pemimpin 
dalam sistem operasi server dan khususnya 
juga desktop di Indonesia. 

“Dengan menggunakan Linux, kita tidak 
harus melakukan pembajakan program kom- 
puter,” ujar Arief mengakhiri wawancara. A 
Rusmanto (rus@infolinux.co.id) 


INFOLINUX 05/2005 43 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Dari Komunitas Untuk Komunitas 


KPLI Padang Berdiri 


I PLI Padang (www.padang.linux.or.id) yang telah lama diku- 

mandangkan, ternyata secara resmi baru terbentuk pada hari 
Minggu, 20 Maret 2005, di Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas 
-Jati, Padang, Sumatera Barat. 

Pengurus KPLI Padang terdiri atas ketua Haddad Sammir a.k. 
Dede a.k. m0by, dengan wakil ketua Harry Chan Putra a.k. Harry. 
Harinto a.k. Senthod bertindak sebagai sekretaris, Yuhefizar a.k. 
Ephi sebagai bendahara, Alvin mengoordinasi seksi humas dan 
penanggung jawab web, serta Paul Darius sebagai koordinator seksi 
pendidikan dan pelatihan. 

Program kerja pengurus KPLI Padang yang pertama ini dike- 
lompokkan menjadi dua, yaitu yang bersifat reguler dan insidentil. 
Program reguler meliputi antara lain workshop, pertemuan bulanan 
yang akan diadakan setiap hari Minggu pertama awal bulan, yang 
bertempat sementara di Fekon Unand Jati. 

Salah satu kegiatan insidentil adalah workshop LTSP (Linux Ter- 
minal Server Project) bersama dengan team Jakarta yang juga akan 
mengadakan road-show keliling Indonesia dan singgah ke Padang. 
Rencana kegiatan lainnya adalah seminar atau workshop ke sekolah- 
sekolah (SMA) dan Perguruan Tinggi, ke pemerintahan, kepolisian, 
dan lain-lain. 

Sekretariat KPLI Padang saat ini ada di lingkungan Fakultas 
Ekonomi Ekstensi, Universitas Andalas-Jati, Padang. Untuk ber- 
gabung dengan KPLI Padang, silakan mendaftar sebagai anggota 
milis p-lug@yahoogroups.com dengan mengirim e-mail kosong ke 
p-lug-subscribe@yahoogroups.com. NRus 


Acara di Batam dan Surabaya 


erikut hasil Talkshow Linux di Batam dan rencana Seminar 
Linux di Surabaya: 


Talkshow “Kunci Sukes Sharing Ilmu” di Batam 

BLUG (Batam Linux User Group) atau yang lebih dikenal sebagai 
KPLI Batam telah sukses mengadakan talkshow dengan tema “Kunci 
Sukses” Sharing Ilmu bersama IT Batam. Kegiatan tersebut dilak- 
sanakan pada Sabtu, 26 Maret 2005. 

Wesril Gideon, Ketua BLUG, mengawali talkshow dengan se- 
buah peragaan ringan web server di Linux. Selanjutnya Hendrawan, 
mahasiswa tingkat akhir Teknik Informatika Politeknik Batam yang 
juga salah satu pendiri BLUG, menjelaskan sejarah berdirinya BLUG. 
Hendrawan juga menceritakan pengalamannya melakukan magang 
di sebuah perusahaan terkemuka, Panasonic. 

Pembicara lainnya, Basuki Winoto, menjelaskan bahwa Linux 
sangat membantunya karena apa yang dia butuhkan seperti office, 
multimedia, networking, dan programming telah tersedia. 


Seminar Linux di Surabaya 

KLAUS (Kelompok Linux Arek Unitomo Surabaya) bersama BEM 
Teknik Informatika Universitas DR. Soetomo akan mengadakan 
seminar dan workshop bertema “Linux sebagai Alternatif Solution 
OS,” dengan pembicara Rusmanto dari InfoLINUX pada Senin, 2 
Mei 2005. Info lebih lanjut, hubungi sekretariat Presma (Presidium 
Mahasiswa) Teknik Informatika, Universitas DR. Soetomo Sura- 
baya, atau 031-70490391 (Dila) dan 08563090085 (Agung). ARus 


Berikut ini adalah daftar KPLI yang diketahui saat ini 


BALINUX 
Situs: http://bali.linux.or.id 


KLUB 
Situs: http://bandung.linux.or.id 


BLUG 
Situs: http://batam.linux.or.id 


BULUX 
Situs: http://bogor.linux.or.id 


GoLA 
Situs: http://gorontalo.linux.or.id 


LUGU 
Situs: http://makassar.linux.or.id 


KPLI Jakarta 
Situs: http://jakarta.linux.or.id 


Maling (MAlang LiNux user Group) 
Situs: http://malang.linux.or.id 


KPLI Madiun 
Situs: http://madiun.linux.or.id 


KPLI Manado 
Situs: http://manado.linux.or.id 


Sumber: linux.or.id 


44 INFOLINUX 05/2005 


ATLAS 
Situs: http://jateng.linux.or.id 


KPLI Sidoarjo 
Situs: http://sidoarjo.linux.or.id 


KPLI Solo 
Situs: http://solo.linux.or.id 


KLAS 
Situs: http://surabaya.linux.or.id 


KPLITS 
Situs: http://its-sby.linux.or.id 


KPLI Medan 
Situs: http://medanlinux.com 


KPLI Padang 
Situs: http://padang.linux.or.id 


KPLI Yogyakarta 
Situs: http://jogja.linux.or.id 


MINUX 
Situs: http://palembang.linux.or.id 


www.infolinux.web.id 


APA SIH SEBENARNYA... 


Lebih Mendalam Tentang Helix? 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 


Tutorial 


Apa Sih Sebenarnya... 


HELIX? 


Bagian 1 dari 2 Artikel 


Memainkan multimedia, seperti audio dan video melalui Internet dulunya merupakan tan- 
tangan bagi para pengembang Internet, Robert Smith memberikan wawasan mengenai 
penerus Real Networks untuk menyelesaikan persoalan tersebut. 


Apasih Helix? 

Helix merupakan keluaran terbaru dari 
Real Networks agar mudah didistribusikan, 
dikembangkan, dan memutar multimedia 
digital melalui Internet. Tujuan dari hadir- 
nya Helix ini adalah untuk mendukung 
semua tipe media terkenal yang ada saat ini, 
serta beberapa yang kurang terkenal dan 
yang terbaru, agar menghasilkan platform 
universal untuk semua jenis multimedia 
streaming di Internet. 


0, begitu. Bisa lebih jelas lagi tidak? 

Mencari player multimedia untuk memutar 
media digital streaming saat ini memang 
sudah tidak susah, tetapi kalau mencari 
player yang tepat itu yang jadi masalah. Ada 
beberapa player yang terkenal, seperti Real 
One Player (dari Real Networks), Windows 
Media Player (dari Microsoft), dan Ouick- 
time Viewer (dari Apple). Selain itu, ada ju- 
ga player-player kecil seperti WinAmp dan 
XMMS yang memudahkan pengguna untuk 
mendengarkan audio streaming melalui 
Internet. Masing-masing player ini mendu- 
kung tipe-tipe media tertentu, yang berarti 
untuk menampilkan atau mendengarkan 
sumber multimedia digital secara luas di 
Internet, Anda setidaknya harus memiliki 
setidaknya tiga buah player yang pertama 
tadi. Nah, di sini kita berhadapan dengan 
masalah besar yang pertama, yaitu duku- 
ngan sistem operasi. Satu-satunya program 
yang tersedia buat sistem operasi Linux dan 
kebanyakan Unix adalah Real One Player 
10. Sebagai taktik dari perusahaan besar 
tersebut, sangat meragukan Microsoft akan 


46 INFOLINUX 05/2005 


mengeluarkan versi Linux dari Windows 
Media Player, demikian juga Ouicktime, 
karena Apple sendiri sedang berusaha un- 
tuk memperkenalkan Unix versi mereka 
sendiri. 


Lalu, apa peran Helix sendiri dalam hal 
ini? 

Helix diciptakan untuk menjadi Sang Plat- 
form untuk bisa menampilkan, menghasil- 
kan, dan melayani semua multimedia digital 
melalui Internet. Daripada harus memiliki 
aplikasi-aplikasi terpisah untuk memutar 
masing-masing tipe multimedia yang terse- 
dia, dengan hadirnya Helix akan memper- 
mudah hal ini dengan menyediakan Helix 
DNA Client, sehingga Anda dapat me- 
nampilkan multiple tipe multimedia ber- 
beda-beda yang tersedia yang dijalankan 
dari mesin yang menggunakan Helix DNA 
Server. Namun, hal ini bukan berarti Anda 
akan dapat memutar file-file multimedia 
tipe Ouicktime atau Windows Media Player, 
tapi jika semakin banyak perusahaan yang 
mau mendistribusikan proyek-proyek me- 
reka melalui suite produksi Helix yang asli, 
karena inilah kelebihan dari Helix, Anda 
nantinya akan menjadi bisa memutar, me- 
nampilkan, atau mendengarkan media yang 
lebih banyak. 


Oh, jadi Helix itu program viewer dong? 

Bukan, Helix DNA merupakan sebuah 
framework multimedia yang dikembang- 
kan oleh Real Media untuk menjadi solusi 
yang terbaik untuk distribusi media digital 
melalui Internet. Aplikasi yang sebenarnya 


www.infolinux.web.id 


yang berhubungan dengan Helix DNA 
Server (untuk menyediakan semua content 
digital), yaitu Helix DNA Client (untuk 
menampilkan semua informasi yang dise- 
diakan oleh Helix DNA Server dan server 
lainnya) dan Helix DNA Producer (untuk 
menghasilkan file-file yang kompatibel de- 
ngan Helix untuk disediakan). 


Siapa sih Real Networks ini? 

Real Networks merupakan sebuah pesaing 
terdepan dalam pasar perlengkapan multi- 
media digital. Mereka telah menghasilkan 
player media Real One (Real Media 8, dan 
lain-lain) untuk menampilkan format-for- 
mat Real Media seperti file-file RAM. File- 
file ini bisa mengandung informasi seperti 
audio dan video. Akhir-akhir ini, Real Net- 
works mengalami penurunan pasar ber- 
hubungan dengan standardisasi yang besar 
pada ekivalennya dengan Microsoft, dan 
pasar yang masih bertahan dengan suite 
media Ouicktime produk Apple. Dengan 
memperkenalkan program baru ini dan 
meng-opensource-kan sebagian dari isi 
program kepada para pengembang. Real 
Networks mengupayakan untuk meman- 
faatkan basis pengembang open source 
yang luas daripada harus melakukan semua 
pengembangan sendiri, berikut juga de- 
ngan meningkatkan adopsi dari sistem dan 
platform baru mereka. 


Jadi sekarang Real One Player sudah 
open source? 

Sayangnya tidak, hanya sebagian dari 
aplikasi yang telah di-opensource-kan. 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 


Tutorial 


Pustaka-pustaka yang menjalankan for- 
mat-format Real Media (Real Audio dan 
Real Video) masih berupa closed source 
sehubungan dengan masalah kepemilikan 
yang dihadapi oleh Real Networks. Majori- 
ty dari backend player Real One telah diri- 
lis dalam format open source untuk para 
pengembang dan sekarang telah tersedia 
sebagai Helix DNA Client yang tersedia 
untuk Linux, Windows, dan Macintosh. 
Pustaka-pustaka yang diperlukan untuk 
memainkan format-format Real Media 
tersedia dalam bentuk binary untuk ketiga 
platform tersebut dan hadir dengan Helix 
client yang sudah disertakan. 


Jadi hanya mendukung Linux, Windows, 
dan Macintosh? 

Salah satu dari alasan utama Real Networks 
meng-opensource-kan framework media 
ini agar aplikasi-aplikasinya dapat dikem- 
bangkan ke platform lain dapat dilakukan 
dengan waktu yang singkat. Jika sebuah 
platform tidak didukung dan Anda adalah 
seorang pengembang, Anda dapat ber- 
gabung dengan komunitas dan membantu 
menghubungkan aplikasi ke platform terse- 
but. Hal ini berarti bahwa dukungan Helix 
dapat diberikan untuk semua arsitektur me- 
sin dan sistem operasi dari pilot-pilot Palm 
hingga Sharp Zaurus. 


Terus, apa yang bisa saya tampilkan 
dengan Helix DNA Client? 

Ada beberapa batasan mengenai media je- 
nis apa saja yang dapat Anda tampilkan de- 
ngan Helix DNA Client. Batasan-batasan ini 
nantinya akan semakin berkurang seiring 
dengan bertambahnya pengembangan open 
source dan plugin-plugin client Helix yang 
tersedia dari proyek komunitas. Untuk saat 
ini, produk Helix DNA Client sudah men- 
dukung MPEG layer 1 atau 2 dan H.263 
melalui protokol-protokol open source, dan 
versi-versi Real Audio dan Video dari versi 8 
hingga versi G2 terbaru melalui plugin-plug- 
in binary. Real Networks juga melakukan 
kerja sama dengan Xiph.org untuk meng- 
hasilkan sebuah plugin Ogg vorbis untuk 
player client. Jika lingkungan komunitas 
pengembang sudah mapan, maka plugin- 
plugin untuk file-file wav, jpeg, gif, png, dan 
lainnya dapat terwujud dimasa mendatang, 
membuat player ini lebih berguna, bukan 


hanya berupa tool audio dan video yang ber- 
guna. Helix DNA Client juga penyediakan 
tool-tool untuk mixing audio, re-sampling 
data stream audio dan penanganan/manaje- 
men volume. 


Protokol-protokol transfer apa yang 
didukung oleh Helix Client? 

Berbagai tipe protokol transfer digunakan 
untuk memindahkan berbagai tipe data, un- 
tuk halaman-halaman web menggunakan 
protokol http dan untuk file-file berukuran 
besar menggunakan protokol ftp. Seperti 
web-web lainnya, sektor multimedia digi- 
tal memiliki sekumpulan protokol sendiri 
untuk mencapai transfer data yang optimal 
melalui Internet. Client Helix DNA mendu- 
kung Real Time Streaming Protocol (RTSP) 
untuk presentasi multimedia, Real Time 
Transport Protocol (RTP) sebuah format 
paket untuk stream data multimedia, RTP 
Control Protocol (RTCP) untuk mengawasi 
kualitas service dan mengirimkan berbagai 
informasi dari client ke server, dan Session 
Description Protocol (SDP) untuk membantu 
memulai sebuah session multimedia. Semua 
data ini dapat dikirimkan melalui Internet 
baik berupa format TCP/IP atau format 
UDP: sehingga banyak device dan produk 
dapat digunakan untuk menggunakan client 
Helix DNA. 


Kedengarannya kok sangat Real One 
Player? 

Backend yang menjalankan Helix DNA Cli- 
ent hampir identik dengan Real One Player. 
Perbedaan yang sangat besar adalah ada- 
nya penambahan fitur yang berdiri sendiri 
yang hanya tersedia pada Real One Player 
seperti utility burning DVD/CD, CD Rip- 
ping, playlist, dan interface-interface yang 
sangat maju lainnya. Fitur-fitur tersebut 
dianggap tidak perlu untuk produk Helix 
DNA ini karena untuk kedepannya hanya 
akan menyusahkan dalam menghubungkan 
kombinasi-kombinasi ke hardware/software 
lainnya dan tidak akan meningkatkan nilai 
produk sebagai media viewer. Lisensi open 
source berarti bahwa fitur-fitur ini dapat 
diimplementasikan untuk sistem operasi 
tertentu dengan basis programer yang lebih 
banyak. Cara yang sama digunakan oleh 
Galeon terhadap mesin rendering Mozilla, 
gecko, sebuah program di bawah Linux 


www.infolinux.web.id 


APA SIH SEBENARNYA... 


Lebih Mendalam Tentang Helix? 


yang dapat mengimplementasikan semua 
fitur yang hilang dari Helix DNA Client se- 
mentara menggunakan backend Helix DNA 
untuk interpretasi media. 


Langkah-langkah yang dilakukan Helix? 
Langkah-langkah yang dilakukan Helix yaitu 
menciptakan tiga wilayah penting: platform 
Helix, komunitas Helix, dan suite produk 
Helix. Platform Helix merupakan produk 
dan pengembangan Real Networks selama 
sembilan tahun dan terdiri dari tiga pro- 
gram utama (client, server, dan producer). 
Komunitas merupakan metode agar Anda 
dapat memberi bantuan dalam pengemba- 
ngan kode source dan membantu proyek- 
proyek lainnya, dilindungi dan didukung 
oleh Real Networks. Suite produk merupa- 
kan sisi komersial dari usaha ini, produk ini 
sudah termasuk versi komersial dari modul 
producer, client dan server untuk Anda 
melakukan yang lebih sebagai sebuah bisnis 
atau perusahaan. 


Di mana saya bisa mendapatkan kode 
source Helix? 

Sebagai bagian dari proyek Helix DNA, Real 
Networks telah membentuk situs web ko- 
munitas di www.helixcommunity.org. Pada 
situs web ini, Anda dapat mendaftarkan diri 
Anda untuk menjadi seorang pengembang 
anggota komunitas, dan nantinya cocok un- 
tuk memperoleh akses ke kode source un- 
tuk maksud pengembangan dan penelitian 
terhadap proyek Helix. Ketika bergabung 
dengan komunitas, Anda bisa memperoleh 
akses secara bebas ke kode source yang dili- 
sensikan dibawah lisensi real networks pub- 
lic source. Untuk mendaftar ke komunitas, 
Anda harus memberikan Real Networks 
sebuah alamat e-mail untuk bekerja, nama 
Anda dan nama user pilihan Anda. Setelah 
Anda selesai, sebuah link akan dikirimkan 
ke account e-mail Anda yaitu sebuah URL 
untuk dikunjungi untuk mengonfirmasikan 
login Anda. Lalu Anda akan ditanyakan un- 
tuk membaca dan menyetujui kedua dari 
lisensi yang digunakan, sebuah copy dari li- 
sensi yang Anda pilih dan EULA untuk du- 
kungan binary Real Media. Setelah berhasil 
memahami kontrak-kontrak ini, Anda akan 
dapat login ke situs web komunitas Helix 
dan men-download source dan binary-bi- 
nary yang tersedia. (N(LXP36) 


INFOLINUX 05/2005 47 


Solusi Kami Buat Anda 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Sudah merasa buntu dan putus asa dengan masalah-masalah di Linux? Manual dan HOWTO 
tidak dapat membantu? Kirimkan masalah Anda melalui surat ke Klinik InfoLINUX, Jl. Kramat 
IV No. 11 Jakarta 10430 atau melalui e-mail di Klinik@infolinux.co.id. 


Pertanyaan guery! 
Klinik InfoLINUX yang terhormat. 
Saya punya struktur tabel history 


seperti ini: 

nama — start-time stop-time 

Al 2005-03-24 0000-00-00 
07:37:17 00:00:00 

Al 2005-03-24 2005-03-24 
09:37:17 07:50:55 

Al 2005-03-24 0000-00-00 
08:22:09 00:00:00 

A1 2005-03-24 2005-03-24 
08:22:08 08:24:41 

A2 2005-03-24 2005-03-24 
08:40:36 08:31:52 

A2 2005-03-24 0000-00-00 
08:30:37 00:00:00 

A2 2005-03-24 2005-03-24 
08:28:19 09:22:08 

A2 2005-03-24 0000-00-00 
08:27:20 00:00:00 


Saya agak kesulitan untuk mengambil 
start-time terbaru dari kedua nama (Al 
dan A2) tersebut, mungkin klinik InfoLI- 
NUX bisa membantu! 


newbie — via e-mail 


Bung Newbie, Anda bisa menggu- 
nakan fungsi max(), yaitu seperti 
ini: 
select max(start-time) from 
my-table where nama-'A1? 
select max(start-time) from 
my-table where nama-'A2” 


Bagaimana cukup membantu, kan? 


Mau sharing Internet nih! 

InfoLINUX yang baik, 

Mohon bantuan nih! Saya sudah 
melakukan pengaturan Sharing Internet 
sebagai berikut: 

# /sbin/modprobe iptable nat 

# /sbin/modprobe ip conntrack 
ftp 

# /sbin/modprobe ip nat ftp 

# /sbin/iptables -t nat -A 


48 INFOLINUX 05/2005 


POSTROUTING -o eth9 -j 
MASOUERADE 

# /sbin/iptables -t nat -A 
POSTROUTING -o eth9 -j 
MASOUERADE 


Dan pengaturan tersebut selesai, ke- 
mudian setelah ditest hasilnya Ok semua. 
Terus, saya mau menjalankan POP3. Pe- 
ngaturan yang saya lakukan seperti ini: 

# iptables -A INPUT -p tcp -- 
dport 25 -j ACCEPT 

# iptables -A INPUT -p udp -- 
sport 25 -j ACCEPT 

# /sbin/iptables -A INPUT -p tcp 
--dport 119 -j ACCEPT 

# /sbin/iptables -A INPUT -p udp 
--sport 110 -j ACCEPT 

# /sbin/iptables -A OUTPUT -p 
tcp --dport 25 -j ACCEPT 

# /sbin/iptables -A OUTPUT -p 
udp --sport 25 -j ACCEPT 

# /sbin/iptables -A OUTPUT -p 
tcp --dport 119 -j ACCEPT 

# /sbin/iptables -A OUTPUT -p 
udp --sport 119 -j ACCEPT 


Tetapi kok POP3-nya tidak mau ber- 
fungsi, kemudian saya mencoba jalan be- 
gini: 

# /sbin/iptables -P INPUT ACCEPT 
# /sbin/iptables -P OUTPUT 
ACCEPT 

# /sbin/iptables -P FORWARD 
ACCEPT 


Hasilnya, POP3 masih nggak mau ja- 
lan juga! Tolong dibantuin dong, maklum 
Linux junior nih yang bertugas! 

Terimakasih. 

Joko Prasetya — via e-mail 


Bung Joko, Anda benar-benar Linux 
junior atau apa nih? Masih ada pe- 
rintah yang kurang, coba Anda si- 
sipkan perintah-perintah di bawah ini: 
# /sbin/iptables -P FORWARD DROP 
# /sbin/iptables -A FORWARD -i 


www.infolinux.web.id 


ethl -o eth9 -m state --state 
ESTABLISHED, RELATED -j ACCEPT 
# /sbin/iptables -A FORWARD -i 
ethl -o eth9 -j ACCEPT 

# /sbin/iptables -t nat -A 
POSTROUTING -o eth9 -j 
MASOUERADE 


Sekarang sudah berfungsi, bukan? 


Ingin mempertahankan IP! 

Hello InfoLINUX, 

Koneksi dial-up saya selalu bergan- 
ti alamat IP secara otomatis jika dalam ke- 
adaan idle (nggak ada data masuk/keluar) 
selama sekitar satu menit. Karena biaya 
koneksi Internet saya dihitung per 1 KB, 
maka saya tidak bisa begitu saja mengisi 
traffic dengan download dan lain lainnya. 
Adakah opsi di pppd agar koneksi tidak 
dibiarkan idle selama satu menit agar saya 
tetap dalam keadaan terhubung dengan 
Internet dan tidak ada data keluar-masuk? 

Saya menggunakan koneksi dengan 
wvdial-pppd. 


Deen —via e-mail 


Sebenarnya Anda tetap bisa terhu- 
bung dengan Internet dan memper- 
tahankan alamat IP dengan: 

$ ping -c 1 falamat-tujuan) 


Setiap satu menit sekali. Gunakan Cron 
agar perintah tersebut dijalankan secara 
otomatis setiap satu menit. 

Hanya saja, Anda tetap mengirimkan 
data, karena Anda memang tidak mungkin 
tidak idle jika tidak ada data yang keluar- 
masuk. 


Antivirus di Linux! 

Dear InfoLINUX, 

Langsung saja, saya sedang mencari 
referensi Antivirus untuk Server Linux 
(untuk dipasang di proxy), mungkin Info- 
LINUX bisa memberikan referensi. 

Terimakasih. 
Zainal Abidin — via e-mail 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Untuk antivirus pada server Linux, 

Anda bisa menggunakan aplikasi 

ClamAV (www.clamav.net), AntiVir 
(www.antivir.de/en/), atau F-Prot (www. 
f-prot.com). Banyak pilihan yang tersedia. 
Anda bisa juga melakukan pencarian di In- 
ternet yang sesuai dengan selera Anda. 


Direktori cache bermasalah! 

Dear InfoLINUX, 

Setelah mengedit file sguid.conf 
saya ingin membuat direktori swap/cache 
Tapi pada saat saya menjalankan perintah 
“sguid -7', muncul pesan error: 

# /usr/local/sguid/sbin/sguid -z 
20805/03/26 20:05:381 Creating 
Swap Directories 

FATAL: Failed to make swap 
directory 
/usr/local/sguid/var/cache: (13) 
Permission denied 

Sguid Cache (Version 2.5. 
STABLE2): Terminated abnormally. 
CPU Usage: 9.099 seconds - 9.900 


user t 9.909 sys 
Maximum Resident Size: 9 KB 
Page faults with physical i/o: 19 


Bagaimana jalan keluarnya? 


Adi Nugrohox — via e-mail 


Pesan tersebut dikarenakan direkto- 

ri cache tidak bisa ditulis oleh owner 

sguid Anda. Sebaiknya direktori 
cache Anda diubah kepemilikannya. Anda 
bisa periksa dalam file sguid.conf, perhati- 
kan user dan group apa yang digunakan (bi- 
asanya nobody dan nogroup atau sguid dan 
sguid—tergantung distro Anda). 

Kita asumsikan bahwa effective user dan 
group Anda adalah nobody dan nogroup, 
maka perintahnya: 

# cd /usr/local/sguid/var 
# chown -R nobody.nogroup cache 
# /usr/loal/sguid/sbin/sguid -z 


Sekarang pesan error tersebut sudah ti- 
dak ada lagi, kan? A 


Solusi Kami Buat Anda 


@ Kadang-kadang pembuat 


Saran untuk e-mail/surat yang 


masuk di klinik InfoLINUX 

@ Mohon pastikan untuk menyertakan 
detail sistem Anda. “X saya tidak dapat 
berjalan!” Pertanyaan ini tidak dapat 
kami mengerti, karena kami tidak me- 
ngetahui versi X yang Anda gunakan, 
spesifikasi hardware yang digunakan 
saat menjalankan X. 

@ Coba lebih spesifik tentang per- 
masalahan Anda. Hal-hal seperti “pro- 
gramnya tidak dapat bekerja!” atau 
“Saya mendapatkan pesan error!" tidak 
membantu kami dalam memberikan 
solusi. Sertakan penjelasan, bagaima- 
na sesuatu itu tidak dapat bekerja? 
Apa yang sebenarnya Anda harapkan 
terjadi? Apa bunyi pesan error? 

program 
telah membuatkan informasi yang ber- 
guna di situsnya, jadi cobalah untuk 
membaca manual dan dokumentasi 
lebih dahulu, OK! 


Professional 100Yo Linux Traiming & Solution 
Paket A-Z Linux 


-Linux Concept & Fundamental 
-Linux System Administration 
-Linux Internet # Intranet Server 
-Linux Security 

56 hours (14 day @ 4 hours) 


Only : Rp.4.850.000,- 


PAKIS (Paket Ekonomis) 
-Linux Concept and Fundamental 
-Linux System Administration 
-Linux Internet # Intranet Server. 
44 hours (11 days@ 4 hour) 
Only : Rp.3.650.000.- 


Ingin Menguasai Linux 
Secara LENGKAP ?! 


PATIN (Paket Intensif) 
-Linux Concept and Fundamental 
-Linux System Administration 
-Linux Internet # Intranet Server 
42 hours (6 days@ 7 hour) 

Only : Rp.3.750.000,- 


Special Offer 
Crash Programme ! 


Ketik: Info PATIN atau Info PAKIS kirim SMS ke 0856 7771030 SMS Server powered by eSMSis (www.eSMSis.com) 


eSMSis Ver. 1.5 MySMSPass 

- Web based, Internet Ready Start Making Money from your Website! 

- Broadcast, GroupCast, MemberCast - SMS Autentication System for Web Content 
- Scheduled SMS, Product Informations - Short Number by Telco Operators 


- Auto Response, Remote SMS, Alert, etc ' Demo Website : www.InfoLINUX.web.id/sections 
visit: www.eSMSis.com 


Linuxindo 


PUSAT : Wisma Bisnis Indonesia Suite #415 - JAKARTA 
BANDUNG: (022) 7234192 - CIREBON: (0231) 200418 - SOLO: (0271) 662318 


PERINGATAN ! Linux bisa membuat Anda kecanduan, menambah PD dan belum ada obatnya.Tidak Setiap Paket Promosi tersedia di Cabang. 


SMS Server & Gateway 


(021) 5362390 


www.Linuxindo.com 


Portsentry 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


' 


Mengamankan Server 
dengan Portsentry 


Jika server Anda sering menjadi sasaran scanning keamanan maupun Virus jarin 
perlu memasang portsentry untuk menghalau berbagai ancamantersebut. 


ortsentry merupakan salah satu 
Pr aplikasi firewall, yang bisa 
melakukan pemblokiran terhadap 
user yang mencoba melakukan scanning 
port sistem atau mencoba melakukan ak- 
tivitas yang “tidak terpuji”, antara lain 
melakukan penyusupan melalui alamat port 
yang ada. 
Dengan adanya portsentry, semua alamat 
IP yang melakukan aktivitas yang dianggap 
“mencurigakan”, baik yang melalui port 
TCP maupun UDP akan segera diblokir. 
Sehingga semua user yang menggunakan 
alamat IP yang sama seperti warnet, per- 
kantoran, dan anggota ISP, tidak akan bisa 
mengakses server kita lagi. 


Download 

Untuk mendapatkan program portsentry, 
Anda bisa mengambilnya pada situs source- 
forge.net berikut: 
http://sourceforge.net/projects/sentrytools/. 


Instalasi portsentry 

Untuk melakukan instalasi portsentry, Anda 

bisa mengikuti petunjuk berikut ini: 

1. Pada konsol, lakukan login sebagai root, 

seperti terlihat pada contoh berikut ini: 

login: root 
Password: password (ganti 
dengan pasword Anda) 


2. Dengan asumsi Anda menyimpan file 


portsentry-l.I.tar.gz pada direktori 
/home/user, Anda bisa menjalankan lang- 
kah-langkah ekstraksi file berikut ini: 
Iroot@localhost:-1 # cd /usr/ 
src 
Troot@localhost:srcl # tar 
-zxvf /home/user/portsentry - 


IN BEN NA 


50 INFOLINUX 05/2005 


3. Selanjutnya, Anda masuk ke direktori 
portsentry-1.1 dan jalankan proses kom- 
pilasi sebagai berikut: 

Iroot@localhost:src1 # cd 
portsentry-1.1 
Lroot@localhost:portsentry- 
1.1) # make linux 
Lroot@localhost:portsentry- 
1.1) # make install 


Konfigurasi portsentry 

Secara default, portsentry akan ditempatkan 

ke direktori: /usr/local/psionic/portsentry. 
Kemudian, kita akan melakukan setting 

konfigurasi portsentry sebagai berikut: 

1. Anda masih login sebagai root dan masih 
berada pada direktori: 

/usr/src/portsentry-1.1 


2. Masuk ke direktori /usr/local/psionic/ 
portsentry, dengan mengetikkan sintaks 
perintah sebagai berikut: 

Lroot@localhost:portsentry- 
1.11 # cd /usr/local/psionic/ 
portsentry 


3. Lakukan editing file portsentry.conf, de- 
ngan mengetikkan sintaks perintah beri- 
kut ini: 

Lroot@localhost:portsentry- 
1.1) # vi portsentry.conf 


4. Selanjutnya, Anda akan menjumpai isi 
dari file portsentry.conf, seperti berikut 
ini: 

# Un-comment these if you are 
really anal: 

#TCP PORTS-”1,7,9,11,15,70, 
YA SU IN bilah ea IL), 
139,143,512,513,514,515,549, 
635,1089,1524,2000,2001,L..1 


www.infolinux.web.id 


7) 


ap 
“ 


an, Anda 


#UDP PORTS-”1,7,9,66,67,68, 
69,111,137,138,161,162,474, 
513,517,518,635,640,641,666, 
109,2049,31335,27444, 34555, 
(TI 

# 

# Use these if you just want 
to be aware: 
MEPSPORIs- 1 II 15 YO 
119,143,549,635,1989,1524, 
2000,5742,6667,12345,12346, 
20034,27665,31337,32771,32772, 
PI 

UDP PORTS-”1,7,9,69,161,162, 
513,635,640,641,700, 37444, 
345555313353 277015217321, 
327713,32774,31337,54321” 

# 

# Use these for just bare- 
bones 

#TCP PORTS-”1,11,15,119,111, 
143,540,635,1989,1524,2000, 
12345,12346,20034,32771,32772, 
32713,32774,49724,54320” 

#UDP PORTS-”1,7,9,69,161,162, 
513,649,7090,32770,32771,32772, 
327713,32774,31337,54321” 


Baris kalimat di atas menunjukkan 
port-port UDP/TCP standar yang akan 
diblokir setiap saat ada client melakukan 
scanning port-port tersebut. Anda bisa 
menambahkan port-port yang dibuka 
atau port-port yang Anda khawatirkan 
akan di-scan atau ada pihak yang men- 
coba menyusup ke dalamnya. 


. Anda juga akan menjumpai baris-baris 


kalimat sebagai berikut: 
IGNORE FILE-”/usr/local/ 
psionic/portsentry/portsentry. 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


ignore” 

HISTORY FILE-”/usr/local/ 
psionic/portsentry/portsentry. 
history” 

BLOCKED FILE-”/usr/local/ 
psionic/portsentry/portsentry. 
blocked” 


6# IGNORE FILE menunjukkan portsen- 
try menempatkan file yang berisi user- 
user dengan alamat IP tertentu yang 
tetap diperbolehkan melakukan scan- 
ning sistem, misalnya dengan alasan 
untuk percobaan dan penelitian. De- 
ngan demikian, jika ada scanning server 
dari alamat IP yang sudah terdaftar, 
portsentry akan mengabaikannya. File 
yang mencatat alamat IP dari user yang 
diijinkan melakukan scanning terletak 
pada file: 
/usr/local/psionic/portsentry/ 
portsentry.ignore 


e HISTORY FILE merupakan konfigurasi 
yang menunjukkan tempat portsentry 
meletakkan file-file, yang berisi catatan/ 
log dari user-user beserta alamat IP yang 
sudah diblokir. Isi dari log-log ini di- 
letakkan pada: 

/usr/local/psionic/ 
portsentry/portsentry.history 


e BLOCKED FILE merupakan konfigu- 
rasi, di mana portsentry menempatkan 
daftar dari user-user beserta alamat IP 
yang masuk dalam daftar hitam/black 
list dari portsentry. Daftar dari user-user 
beserta alamat IP ini ditempatkan pada 
file: 

/usr/local/psionic/portsentry/ 
portsentry.blocked 


User-user ini akan diblokir secara per- 
manen oleh portsentry, sehingga sela- 
manya tidak akan diizinkan untuk meng- 
akses server Anda, sampai Anda meng- 
hapusnya dari dua file berikut: 
/usr/local/psionic/portsentry/ 
portsentry.blocked 
/etc/hosts.deny 


6. Selanjutnya, Anda cari kalimat sesuai 
contoh di bawah ini: 
#KILL ROUTE-”/usr/local/sbin/ 


iptables -I INPUT -s $TARGET$ 
-j DROP” 


Kegunaan dari kalimat di atas adalah 
untuk memutus routing dari alamat- 
alamat IP yang terdaftar pada file: /etc/ 
hosts.deny. Untuk mengaktifkannya, 
Anda bisa menghapus tanda pagar (#), 
yang terletak di depan kalimat tersebut. 
Anda juga harus memastikan jalur 
(path) direktori letak program iptables 
berada. Secara default (bawaan), iptables 
berada pada direktori: /sbin/. Namun 
jika Anda melakukan instalasi secara ter- 
pisah, program iptables akan diletakkan 
pada direktori: /usr/local/sbin. 


7. Selain melakukan pemblokiran dengan 
iptables, Anda juga bisa melakukan 
pemblokiran dengan menggunakan tcp 
wrappers, dengan menggunakan para- 
meter sebagai berikut: 

KILL HOSTS DENY-”ALL: $TARGET$ 
# Portsentry blocked” 


8. Selanjutnya, simpan hasil pekerjaan An- 


Portsentry 


da dengan mengetikkan sintaks perintah 
sebagai berikut: 
LEscJ:wg (Enter) 


Membuat konfigurasi daemon 

Selanjutnya, agar portsentry bisa dijalankan 

secara otomatis setiap saat PC dinyalakan, 

Anda bisa membuat skrip untuk menjalan- 

kan daemon portsentry sebagai berikut: 

1. Status Anda saat ini, masih login sebagai 
root. 

2. Pada konsol, pindah ke direktori /etc/ 
init.d/, dengan mengetikkan sintaks pe- 
rintah berikut ini: 

Iroot@localhost:-1 # cd /etc/ 
init.d/ 


3. Buat file portsentry, dengan mengguna- 
kan vi: 
Iroot@localhost:init.dl # vi 
portsentry 


4. Isikan kalimat sebagai berikut: 
#!/bin/bash 
# Program /etc/init.d/ 
portsentry 


Li 


TOLINUX and FreeBSD 


Features : H Unlimited data transfer 
D Complete control panels 
D POP3 email, FTP access 
D SSH, CGI, SOAL. 
D and much more... 
D Start from Rp. 19.500,-/ month 
D Free Setup") 
D 2 Months Free") 


GiLso 


£#MONEY 


Limited Offer : 
Dedicated Server 
Rp:1.250.000,-/ mo 


erver Hosting 


Features : H Location NOC Jakarta - Indonesia (IIX) 
D Size server : 1 U Rackmount 
D Bandwith : 128 kbps 
D IP Address : 8 (max) 
& Colocation : Rp. 1.000.000,-/ month 


D Colocation & Dedicated Server in USA 
D Domain Name Register 
D Benefit Reseller Program 


"IES NEVERBEEN LASER 


TO TAKE YGIUAR BL/SINESS ONLINE " 


01 rae. 


ai penoayd benni 
1 year 


MEI PA HA 


Supporting (“Yu ta 3 Web Success 
Cyber Building (d/h Elektrindo) 10 th Floor 

Jl. Kuningan Barat No. 8 Jakarta Selatan 12710 
Phone. (021) 526 8000 Fax. (021) 52 66 444 
hhttp:/Avww.cakraweb.com - info@cakraweb.com 


payment 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX 05/2005 51 


Portsentry 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


# copyright (c) R. Kresno Aji 
smasaji@atlantisindonesia. 
com» 

# description: menjalankan 
portsentry secara daemon, 
sehingga portsentry akan N 

# dijalankan secara otomatis, 
setiap kali komputer 
dinyalakan 

# processname: portsentry 

# chkconfig: - 3 5 

# pidfile: /var/run/ 
portsentry.pid 

# config: /etc/sysconfig/ 
portsentry 


# source function library 

. /etc/init.d/functions 

IL -e /etc/sysconfig/portsentry 
1 4& . /etc/sysconfig/ 
portsentry 


PORTSENTRY-/usr/local1/psionic/ 
portsentry/portsentry 
MODE-/etc/sysconfig/portsentry 


RETVAL-9 


start() £ 

echo -n $”Mengaktifkan 

portsentry: “ 

1 IL sr CAMOME” Is 

then 
“$MODE” 

else 
echo $”( 
konfigurasi 
portsentry belum 
ada)” 
exit 0 

fi 


if L “$MODE? — “none” 
Teehen 
echo $”( 
konfigurasi 
portsentry belum 
ada)” 
exit 9 
fi 


if IL “$MODE? — “tcp” 
1:5 then 


INFOLINUX 05/2005 


HF Edit View Go Bookmarks Tools Window Help 


Jack" Forward  Rebad Stop | dj hitp/sourceforge.nevprojectysentrytools/ (vilar-searen) print - (KM 


| dk Home | WkBookmarks 2 Mandrakesoht 4 Mandrakesiore 4P Mandrakeclib 4P Mandrakeexpert LP Mandrakeonine 4P Dr.Web- Antivirus T... 4P Thawte 


E| 


Ia | mysf.net 1 softwaremap 1 donatetosf.net I aboutsf.net |IMv Favorites IM 
Login via SSL 
New User via SSL Project: Sentry Tools: Summary 

Search 


Software/Group 
Search 


Summary | Admin | Home Page | Forums | Tracker | Bugs | Support | Patches | RFE | 
Lists | Tasks | Docs | Screenshots | News | CVS | Files | 


results by YAHOO! 
search The Sentry tools provide host-level security services for the Unix platform. 
Porseni | Logcheck/LogSentry, and HostSentry protect against portscans, 
automate log file auditing, and detect suspicious login activity on a continuous Project Admins: 
basis. craigrowland 


Developer Info 


SF.net 
Subscription 
" Subscribe Now 
- Manage 
Subscription 
" Advanced Search 
" Direct Download 
- Priority Tech 
Support 


Game :Python Foundry Developers: 1 
(View Members) 
@ Development Status: 6 - Mature 

@ License: Common Public License, GNU General Public License (GPL) 

@ Operating System: All POSIX (Linux/BSD/UNIX-like OSes), OS X 

@ Programming Language: C, Python 

@e Topic: Security 


Big Sania e Translations: English 


z 5 
K3 La Sa 
Gambar 1. Portsentry di Sourceforge. 


MODE-tcp start 
ira RETVAL-$? 
daemon $PORTSENTRY - condrestart) 


$MODE if L -f /var/lock/subsys/ 
RETVAL-$? portsentry 1: then 
echo stop 
L $RETVAL -eg 9 1 && start 
touch /var/1ock/ RETVAL-$? 
subsys/portsentry ia 
5 :5 
status) 
Stop Ma status portsentry 
echo -n $”Menonaktifkan RETVAL-$? 
portsentry: “ ae 
killproc $PORTSENTRY :3) 
RETVAL-$? echo $”Usage: $9 fstart|stop| 


restart|condrestart|status)” 
exit 1 
esac 


echo 

IL SRETVAL -eg 9 1 && 
rm -f /var/lock/ 
subsys/portsentry exit $RETVAL 

5. Selanjutnya, simpan hasil pekerjaan An- 


case Kil? TM da dengan mengetikkan sintaks perintah 


start) sebagai berikut: 
start LEscl:wg CEnteri 

stop) . Ketikkan sintaks perintah berikut ini, 
stop agar portsentry bisa berjalan secara oto- 


restart|reload) 
stop 


www.infolinux.web.id 


matis: 
Lroot@localhost:init.dl # 
chkconfig portsentry on 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


7. Lanjutkan dengan membuat file para- 


meter pada direktori: /etc/sysconfig/ 
portsentry, dengan mengetikkan sintaks 
perintah berikut ini: 
Iroot@localhost:init.dl # cd 
/etc/sysconfig 
Lroot@localhost:sysconfigJj # 
vi portsentry 


. Isikan kalimat seperti contoh berikut: 
# Parameter dalam menjalankan 
portsentry 

# Copyright (c) R. Kresno Aji 
smasaji@atlantisindonesia.com 
# portsentry -tcp (basic 
port-bound TCP mode) 

# portsentry -udp (basic 
port-bound UDP mode) 

# portsentry -stcp (Stealth 
TCP scan detection) 

# portsentry -atcp (Advanced 
TCP stealth scan detection) 

# portsentry -sudp (“Stealth” 
UDP scan detection) 

# portsentportsentry.htmiry 
-audp (Advanced “Stealth” UDP 
scan detection) 


MODE-atcp 


. Selanjutnya, simpan hasil pekerjaan An- 
da dengan mengetikkan sintaks perintah 
sebagai berikut: 

LEscl:wg LEnterij 


10.Pada kalimat tersebut di atas, Anda bisa 


mengisikan mode sebagai berikut: 
tcp-untuk monitoring port-port tcp 
standard. 

udp-—untuk monitoring port-port udp 
standard. 

stcp-untuk monitoring port-port tcp 
dengan mode stealth. 

sudp—untuk monitoring port-port udp 
dengan mode stealth. 

atcp-untuk monitoring port-port tcp 
dengan mode advance. 

audp-untuk monitoring port-port udp 
dengan mode advance. 

Anda bisa mengubah isi variabel MODE, 
sesuai dengan kebutuhan Anda. 


ll.Anda bisa langsung menjalankan 


portsentry, dengan mengetikkan sintaks 


perintah sebagai berikut: 
Iroot@localhost:init.dl # 
/etc/init.d/portsentry start 


12.Sampai di sini, Anda sudah bisa meng- 


amankan Server Anda dengan portsen- 
try. Sebagai tambahan, berikut ini log 
history proses kerja dari portsentry yang 
selama ini berjalan di server kantor pe- 
nulis: 

1199617208 - 03/01/2005 
92:90:08 Host: 

SN LAN S1 2195 
Port: 42 TCP 

Blocked 

1199620048 - 03/01/2005 
92:47:28 Host: 82.76.167.211/ 
Beo Dil Popus 242 UGP 
Blocked 

1199629366 - 03/01/2005 
05:22:46 Host: 218.232.187.58 
KAN 2 DO MO3 22 

TCP Blocked 

1199639388 - 03/01/2005 
05:39:48 Host: tamilxtreme.com/ 
A0 121199) More 22 

TCP Blocked 

1199634981 - 03/01/2005 
Bere MH Os: MAN9 23823 HALO 
KAMI 22 02 NANOMPORtE- 22 

TCP Blocked 

1199640274 - 03/01/2005 
98:24:34 Host: ppp82.dyn199. 
pacific.net.ph/219.23.190.82 
Port: 443 TCP Blocked 
1199643619 - 03/01/2005 
99:20:19 Host: 205.209.139.210/ 
21520930 PANOMPOnt- R22 

TCP Blocked 

1199643912 - 03/01/2005 
MAAN noSus 
ads1-63-194-162-2.ds1.sktn91. 
pacbe11.net/63.194.162.2 

Bor: N5/0NCPABiloeked 
1199646391 - 03/01/2005 

NO 00:31 Oosit- R21 1GE ON 2OA 
ANU M2) Popug GUI ICP 
Blocked 

1199648142 - 03/01/2005 
19:35:42 Host: 
ppp155.dyn179.pacific.net. 
ph/219.23.170.155 Port: 443 
TCP Blocked A 


R. Kresno Aji (masaji@atlantisindonesia.com) 


www.infolinux.web.id 


Portsentry 


Maintain 
Your 


We Keep 
Your 

Linux Systems 
Up & Running 
All The Times 


Open Source 
All in One! 


Set 


« 


of Linux Systems 


by the members of: 


GudangLinux 


Migration-Center 
www.gudanglinux.net 


INFOLINUX 05/2005 53 


Access Control List 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 


| Tutorial 


& 


x 


Access Control List pada 
filesystem Linux 


Hak akses file Linux yang semula terbatas pada r,w, dan x harus diakui tidaklah selengkap 
sistem operasi lain. Untunglah, kini, kita dapat mempergunakan sistem hak akses berba- 
sis access control yang lebih baik. Tutorial ini akan membahas bagaimana mengatur file- 
system dengan kemampuan acl, serta membahas beberapa cara penggunaan hak akses 


tersebut. 


icara soal keamanan server, tentu- 
: nya tidak akan terlepas dari masalah 

keamanan filesystem. Ini adalah ma- 
salah yang mendasar. Pada sistem multiuser, 
adalah sangat tidak bijak apabila user yang 
satu dapat mengakses file milik user lain. 
Pemilik file sebenarnya dapat saja menutup 
semua akses dari luar ke file-file miliknya 
namun, akan kesulitan apabila beliau ingin 
membagi satu dua file ke pihak lain. 

Di Linux, kita tidak mengenal istilah 
membagi file ke user atau group tertentu 
secara eksplisit. Yang kita miliki adalah hak 
akses sebagai pemilik, memberi akses ke- 
pada group pemilik file dan memberi akses 
kepada dunia luar. Untuk lebih jelasnya, 
berikut ini adalah gambaran hak akses se- 
buah file: 

-TW-P--P-- 1 koljeng users (1) 
2005-02-19 99:59 test 


Pada contoh tersebut, file test dimiliki oleh 
user koljeng, dan user tersebut memiliki hak 
baca dan tulis (dinotasikan dengan -rw------ 
-). Sementara, anggota group users memiliki 
hak baca saja (dinotasikan dengan ----r-----) 
dan dunia luar juga memiliki hak baca (----- 
--r--). Sebelum hadirnya fasilitas access con- 
trol di Linux, akan sangat susah apabila user 
koljeng ingin membagi file hanya kepada satu 
user, misal user nop (dalam group users) na- 
mun tidak ke user lainnya (yang juga dalam 
group users). Hampir tidak mungkin dengan 
pendekatan hak akses filesistem apabila tetap 
menggunakan group users. 

Kompromi yang sangat umum dilaku- 
kan adalah dengan membuat masing-ma- 


54 INFOLINUX 05/2005 


sing user dalam masing-masing group yang 
berbeda. Pendekatan ini, setahu penulis di- 
gunakan oleh distro Red Hat dan turunan- 
nya. Jadi, nama group seorang user adalah 
sama dengan nama user-nya. Apabila nama 
usernya koljeng, maka user koljeng ini juga 
menjadi anggota group koljeng. Dengan 
demikian, apabila suatu file dimiliki oleh 
user koljeng dan group koljeng, dan user 
tersebut ingin membagi file ke user nop 
(dan hanya kepada nop), maka koljeng 
dapat menggunakan beberapa cara. Salah 
satunya adalah dengan mengubah kepe- 
milikan group (membutuhkan hak root), 
atau dengan menjadikan user nop anggota 
group koljeng (cara yang lebih baik, tetap 
membutuhkan root). Walaupun kedua cara 
tersebut membutuhkan hak root, tapi seti- 
daknya, berbagi file ke user tertentu bisa 
dilakukan. 

Pendekatan ini, bahwa seorang user 
memiliki group sendiri, menurut Anda, 
apakah merupakan pendekatan yang baik? 
Menurut penulis, rasanya bukan yang ter- 
baik, walaupun dalam beberapa hal me- 
nyelesaikan solusi berbagi file kepada user 
tertentu (dengan beberapa kompromi). 
Tapi, harap diingat, bahwa cara seperti ini 
juga tetap memicu masalah baru, walaupun 
lebih ringan. Masalah tersebut adalah ketika 
kita ingin berbagi file kepada beberapa user 
yang tergabung dalam group tertentu. Apa- 
bila dengan gambaran pertama bahwa setiap 
user menjadi anggota group users, maka ini 
gampang sekali. Di sistem di mana setiap us- 
er memiliki group sendiri, untuk berbagi file 
kepada beberapa user yang tergabung dalam 


www.infolinux.web.id 


group tertentu, kita bisa saja menggunakan 
dua cara berikut. Yang pertama, menjadi- 
kan beberapa user tersebut sebagai anggota 
group kita, atau membuat group baru yang 
beranggotakan beberapa user tadi. Tentu- 
nya, kepemilikan file harus disesuaikan. Di 
Linux, seorang user memang bisa menjadi 
anggota beberapa group. 

Bagi pengguna rumahan, masalah ber- 
bagi file ini bukan masalah besar. Namun, 
penulis telah mendapati beberapa perusa- 
haan yang tidak bisa berpindah hanya kare- 
na masalah hak akses ini. Wajar saja karena 
beberapa sistem operasi lain (hampir semua 
UNIX komersial, FreeBSD, WIndows Ser- 
ver) memiliki fleksibilitas yang lebih besar 
dalam hal ini. Ini tentu saja juga termasuk 
Novell yang sejak versi-versi awalnya sangat 
memperhatikan masalah hak akses file. 

Sebuah standar dengan nama IEEE 
POSIX 1003.1e draft 17, atau yang dikenal 
sebagai POSIX.le dibuat untuk standar- 
disasi ACL (Access COntrol List) untuk file 
dan direktori. Banyak sistem operasi yang 
kompatibel dengan standar POSIX telah 
mengadopsi dan  mengimplementasikan 
standar ini. Termasuk Linux 2.6 yang telah 
mengimplementasikannya dengan sangat 
baik (di beberapa distro besar yang meng- 
gunakan 2.4, backport fasilitas ini mungkin 
tersedia). Di kernel 2.6, dukungan untuk 
ACL terdapat dalam hampir semua file- 
sistem populer, yaitu EXT2, EXT3, XES, 
ReiserFS, dan JFS, serta tidak tertutup ke- 
mungkinan untuk filesystem lain. 

Sebenarnya, apakah ACL itu? Singkatan 
ini dalam masalah keamanan sistem cukup 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


populer. Dari namanya, Access Control, 
fungsinya adalah memungkinkan adanya 
akses control yang fine-grained terhadap 
resource. Jadi, untuk sistem yang mengim- 
plementasikan ACL dengan sepenuhnya, 
berbagi resource sangatlah fleksibel untuk 
dilakukan. Di Windows, kita mengenal pula 
istilah ACE, yang menunjuk kepada entri 
yang diikutsertakan dalam ACL. 

Bagi Anda yang menggunakan Linux se- 
bagai server, atau ingin lebih baik lagi dalam 
mengelola keamanan filesystem dan lebih 
mudah dalam membagi resource filesystem, 
ACL sangat disarankan untuk digunakan. 


Kebutuhan sistem dan partisi 

Kebutuhan sistem untuk dapat menggunakan 
ACL sangatlah sederhana. Apalagi, jika Anda 
telah menggunakan kernel 2.6. Yang perlu 
diperhatikan adalah pada saat melakukan 
mounting partisi dan paket acl untuk bekerja 
dengan ACL itu sendiri. Paket acl bisa Anda 
dapatkan di http://acl.bestbits.at, walau ham- 
pir semua distro Linux umum telah menye- 
diakan paket tersebut dalam CDROM distro. 
Kalau pun tidak, Anda selalu bisa mencari 
paket untuk distro Anda di Internet. 

Sebelum bekerja, untuk mudahnya, pas- 
tikan Anda telah menggunakan distro de- 
ngan kernel 2.6. Fedora Core 2 dan SUSE 9.1 
adalah contoh distro dengan kernel 2.6. Ke- 
mudian, pastikan Anda tidak mencoba ACL 
di lingkungan kerja produktif. Sebaiknya 
Anda memiliki partisi kosong untuk coba- 
coba, atau Anda dapat mempergunakan 
partisi home Anda (apabila dibuat berbeda 
dengan partisi root). Sekali lagi, sebaiknya 
tidak di lingkungan kerja produktif. 

Satu catatan, sepertinya Fedora Core 2 
tidak memiliki dukungan untuk filesystem 
ReiserFS untuk di-mount dengan fasilitas 
ACL. Apabila menggunakan distro Fedora 
Core 2, Anda bisa mencoba dengan file- 
sistem EXT2, EXT3 ataupun XFS. Artikel 
ini akan menggunakan distro SUSE, de- 
ngan filesystem ReiserFS, dan penulis akan 
bekerja pada partisi root (pada lingkungan 
non produktif, untuk coba-coba). Secara 
default, SUSE telah menambahkan fasilitas 
ACL tanpa Anda minta. 

Amatilah fstab Anda. Berikut ini adalah 
contoh fstab penulis: 

/dev/hda5 / neserns 
acl,user xattr Il 1 


/dev/hdal /datal auto 
noauto,user () 7) 
/dev/hda2 /data2 auto 
noauto,user 1) | 
/dev/hda3 swap swap 
pri-42 | 7) 
devpts /dev/pts devpts 
mode-9629,gid—5 | | 
proc /proc proc 
defaults | | 
usbfs /proc/bus/usb usbfs 
noauto | | 
sysfs /sys sysfs 
noauto | 7) 


/dev/cdrom /media/cdrom  subfs 
fs-cdfss,ro,procuid,nosuid,nodev, 
exec,iocharset-utf8 9 1) 
/dev/fdg /media/floppy subfs 
fs-floppyfss,procuid,nodev, 
nosuid,sync 1) 7) 


Pada partisi untuk bekerja dengan ACL, 
dalam hal ini adalah /, pastikan Anda me- 
miliki opsi mount acl seperti pada baris 
berikut: 

/dev/hda5 / reiserfs 
acl,user xattr 1 1 


Anda bisa menggunakan program mount 
dengan opsi (-o) acl ketika ingin melakukan 
mounting tanpa melalui fstab. 

Setelah Anda memiliki partisi yang di- 
mount dengan fasilitas ini dan dengan paket 
acl telah terinstal di sistem, maka kita telah 
siap bekerja dengan ACL. 


ACL dan utility lain 

Ketika ACL diperkenalkan dan diimple- 
mentasikan, beberapa utiliti seperti cp, mv, 
dan Is telah dipersiapkan untuk mampu 
bekerja dengan ACL. Namun sayangnya, 
aplikasi untuk archive seperti tar, cpio, pax 
dan dump tidak akan menyimpan infor- 
masi tentang ACL. Apabila Anda tetap ingin 
mempergunakan archive, sangat disarankan 
untuk menggunakan program star. Star 
adalah program yang mirip dengan tar, na- 
mun menawarkan fasilitas ACL. 


Bekerja dengan ad: get dan set 

Pada dasarnya, Anda cukup mempergu- 
nakan dua program untuk bekerja dengan 
acl, yaitu getfacl dan setfacl. Yang pertama 
untuk mendapatkan informasi ACL, yang 


www.infolinux.web.id 


Access Control List 


kedua untuk memberikan hak akses ACL. 
Mudah diingat, bukan? 

Untuk mudahnya, kita akan melihat 
penggunaan getfacl terlebih dahulu. Penu- 
lis akan mempergunakan file test yang kita 
lihat pada awal tulisan. Berikut ini adalah 


contohnya: 
$ 1s -al test 
-rWw-r--r-- 1 koljeng users 9 


2005-02-10 99:59 test 


$ getfacl test 
# file: test 

# owner: koljeng 
# group: users 
USer: :rw- 

group: :r-- 
Oother::r-- 


Pada perintah Is, kita melihat bahwa file 
test dimiliki oleh user koljeng, group users, 
dan hak akses adalah bisa dibaca tulis oleh 
koljeng, bisa dibaca oleh group users dan 
dunia luar. Pada perintah getfacl, kita dapat 
melihat hak akses ini apa adanya, tanpa 
fasilitas ACL. 

Mulai sekarang, file test ini akan kita 
buat hanya bisa dibaca tulis oleh user kol- 
jeng, sehingga pada Is akan terlihat seperti 
berikut: 

1 koljeng users 9 
2005-02-19 09:59 test 


$ getfacl test 


# file: test 

# owner: koljeng 
# group: users 
USer: :rw- 

group: :--- 
other::--- 


Apabila user nop ingin mengakses file 
test tersebut, maka pesan kesalahan seperti 
ini akan ditampilkan: 

$ cat test 
cat: test: Permission denied 

Setelah melihat penggunaan getfacl, kita 
akan melihat penggunaan setfacl. Contoh 
yang pertama adalah mengizinkan user nop 
untuk membaca file tersebut. Sebagai infor- 
masi tambahan, user nop dan koljeng sama- 
sama termasuk dalam group users. User 
lain yang tergabung dalam group user, yaitu 


INFOLINUX 05/2005 55 


Access Control List 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


buskota, tidak diizinkan untuk mengakses 
file test tersebut. 
$ setfacl -m u:nop:r-- test 


Dengan perintah tersebut, kini user nop 
telah dapat membaca file tersebut. Kita akan 
melihat bagaimana tampilan Is dan getfacl 
terhadap file ini: 

5 1S sri TesK 
-TW-F----- #1 koljeng users 9 
2005-02-19 09:59 test 


$ getfacl test 


# file: test 

# owner: koljeng 
# group: users 
USer: :rw- 
user:nop:r-- 
grOUp: :--- 

mask: :r-- 
other::--- 


Perhatikanlah tampilan keluaran Is. Ada 
yang berubah. Yang pertama adalah mun- 
culnya hak akses r pada group (padahal kita 
tidak melakukannya). Yang kedua adalah 
munculnya tanda # setelah hak akses. Me- 
ngenai munculnya r pada hak akses group, 
ini adalah notasi semata. User buskota, yang 
tidak memiliki hak baca padahal tergabung 
dalam group users, tetap tidak dapat mem- 
baca file ini. Bukti: 

$ id 

uid-1992(buskota) gid-199(users) 
groups-14(uucp),16(dialout),17(a 
udio),33(video),199(users) 
NcaLNtes 
cat: test: Permission denied 

Jadi, sekali lagi, r tersebut hanyalah se- 
bagai penanda untuk penggunaan ACL. 

Program setfacl dapat pula digunakan 
untuk menggantikan program chmod. 
Caranya, sama seperti sebelumnya, hanya 
kita tidak menyebutkan username di opsi 
-m. Apabila kita menggunakan -m u:nop: 
r--, Maka untuk menggantikan chmod, kita 
akan menggunakan -m u::rw-,g::---,0::---, 
sebagai contoh: 

$ setfacl -mM O::rw-,g::1---, 
0g9sse Vas 


Dengan cara yang sama, Anda bisa mem- 
berikan hak untuk group lain atau user lain 


56 INFOLINUX 05/2005 


mempergunakan perintah setfacl ini. 
Setelah memberikan akses, kita dapat 
pula menghapus akses user nop pada file 
test tersebut dengan opsi -x, seperti contoh 
berikut: 
$ setfacl -x u:nop test 
Kini, user nop tidak lagi dapat membaca 
file test tersebut. Berikut ini adalah tampilan 
dari Is dan getfacl: 
5 IIS Sol Lesu 
5 YW------- #1 koljeng users 9 
2005-02-19 09:59 test 


$ getfacl test 
# file: test 

# owner: koljeng 
# group: users 
USer: :rw- 

GrOUp: :--- 

mask: :--- 
other::--- 


Walaupun kita menghapus ACL untuk 
user nop, file tersebut tetap masih memiliki 
atribut ACL walaupun tidak ada hak yang 
diberikan kepada user lain (karena ACL 
masih berlaku pada pemilik file, tentunya). 
Untuk meghapus ACL secara keseluruhan 
pada file tersebut, gunakan opsi --remove- 
all seperti contoh berikut: 

SEsetiacimsanemovesal Mtesit 


Tampilan perintah Is pun kembali nor- 


mal: 
$ Is -al test 
New sena 1 koljeng users 9 


2005-02-19 89:59 test 


Bagi Anda yang ingin bekerja dengan 
ACL secara rekursif, berikanlah opsi -R se- 
perti pada Is,chmod dan chown. 

Pembahasan berikut adalah bagaimana 
mempergunakan file ACL untuk memberi- 
kan hak pada file tertentu. Sebagai contoh, 
berikut ini adalah isi file dengan nama acl. 
entry: 

U:nop:r-- 


Contoh ini hanya berisikan satu baris 
ACL. Anda selalu bisa menambahkan baris 
lain, dengan mengulangi u, g atau o. Apabila 
ANda lebih suka mempergunakan bentuk 
panjang, Anda bisa mempergunakan user, 


www.infolinux.web.id 


group dan other. Untuk bekerja dengan file 
tersebut, berikan opsi -M pada setfacl: 
$ setfacl -M acl.entry test 


Selain opsi -m yang kita selalu gunakan 
untuk memberikan ACL, kita mengenal 
pula opsi --set. Perbedaan dengan opsi -m 
adalah opsi --set akan mengatur ulang ACL, 
sementara opsi -m adalah untuk memodifi- 
kasi ACL. Anda bisa mempergunakan salah 
satu atau keduanya, tergantung situasi. 
Apabila ingin memodifikasi, gunaka -m, na- 
mun, apabila malas memodifikasi dan ingin 
mengatur ulang saja, gunakan --set. 


Default ACL 

Kita telah bekerja dengan access ACL dan 
melihat bagaimana acl dapat dipergunakan 
untuk berbagi file. Sebenarnya, selain access 
ACL, ada pula istilah default ACL. Default 
ACL adalah ACL yang dikenakan pada di- 
rektori saja, dan sebagai akibat dari penggu- 
naan default ACL ini, file dan direktori yang 
dibuat di dalam direktori yang dikenakan 
default ACL tersebut akan menurunkan dari 
direktori tersebut. 

Untuk mengenakan default ACL pada 
suatu direktori, caranya sama saja dengan 
cara sebelumnya, namun kita akan menam- 
bahkan opsi -d. Contoh: 

$ setfacl -d --set u::rwx,u:nop: 
P--,g11---,011--- dirl/ 


Berikut ini adalah keluaran getfacl dirl: 
$ getfacl dirl/ 


# file: dirl 

# owner: koljeng 
# group: users 
USer: :rwx 
group::--- 
other::--- 


default:user: :rwx 
default:user:nop:r-- 
default:group::--- 
default:mask::r-- 
default:other::--- 


Dengan ACL, kita bisa mengatur access 
control tanpa harus menyibukkan sysad- 
min. Ini tentu berbeda sekali dengan ilustra- 
si pada awal artikel ketika harus membuat 
group baru, menambahkan user ke suatu 
group dan lain sebagainya. A 
Noprianto (noprianto@infolinux.co.id) 


IKLAN 
INDOGLOBAL 


rsync 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Sinkronisasi File dengan rs' 


nc 


Dalam bekerja dengan lebih dari satu host, pertukaran dan sinkronisasi file adalamhal 
yang sangat umum dihadapi. Walaupun terdengar sederhana, sinkronisasiile bisa me- 
micu proses maintenance yang berat apabila tidak dikelola dengan'baik. Untuk melakukan 
sinkronisasi file, kita bisa mempergunakan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan 
mempergunakan rsync. Kita akan membahas bagaimana mengaturrsync server dan mem- 


pergunakan rsync. 


alau mau enak, beginilah baya- 
Kk ngannya. Kita tinggal di lingkungan 
wireless di mana tidak perlu ada ka- 
bel-kabel yang menghambat. Lalu, semua 
juga mempergunakan notebook yang ba- 
terainya bisa tahan sampai 20 jam sehingga 
cukup di-charge sehari sekali (atau bahkan 
kurang). Selanjutnya, ada server yang selalu 
hidup dan memiliki hardware yang sangat 
bisa diandalkan. Lalu, sebagai perekatnya, 
ada koneksi broadband dengan harga yang 
masuk akal dan senantiasa bisa menyam- 
bungkan kita dengan server setiap saat. 

Dengan demikian, kita bahkan bisa 
menjalankan aplikasi dari server, sehingga 
Application Service Provider benar-benar 
menjadi nyata dan kita bisa menyimpan file- 
file kita di server tanpa harus selalu melaku- 
kan download/upload berulang-ulang untuk 
sekadar melakukan sinkronisasi file lokal 
dan remote. 

Namun, ini semua terlalu ideal. Jadi, 
untuk saat ini, belum bisa terwujud. Oleh 
karena itu, kita kembali ke permasalahan 
utama: sinkronisasi file. Masalah ini mung- 
kin terdengar sederhana dan mengada-ada. 
Tapi, apabila tidak dikelola dengan baik, 
sinkronisasi dapat memicu usaha mainte- 
nance yang besar. 

Bayangkan saja skenario berikut, yang 
cukup sederhana. Anda adalah seorang web 
developer yang sayangnya tidak selalu ter- 
koneksi ke Internet. Anda membuat website 
di lokal dan apabila sudah mencapai titik 
tertentu, Anda meng-upload ke Internet. 
Melalui FTP atau SCP misalnya. Anda se- 
lalu menghapus website yang lama di In- 
ternet, dan menimpa dengan yang Anda 
kirimkan dari lokal. Namun terkadang, 


58 INFOLINUX 05/2005 


untuk kesalahan kecil pada web, Anda akan 
kerepotan apabila harus menghapus keselu- 
ruhan, meng-update lokal dan mengirim- 
kan kembali ke server. Anda pun masuk ke 
shell server dan mengedit satu dua hal yang 
sederhana. Setelah beberapa saat, karena pe- 
rubahannya kecil, Anda lalu lupa dan kem- 
bali bekerja seperti biasa. 

Minimal terdapat dua hal yang tidak 
efisien atau bahkan bisa memicu masalah. 
Pertama, sebenarnya tidak perlu melaku- 
kan siklus hapus-upload seperti disebutkan. 
Yang kedua, Anda mungkin harus mengedit 
berulang kali file di server karena: 1) Anda 
lupa mengaplikasikan ke lokal dan 2) ketika 
melakukan update lagi, Anda juga meng- 
hapus perubahan di server karena meng- 
hapus file di server tersebut. Untuk kondisi 
pertama, di mana terjadi siklus hapus-up- 
load, kita sebenarnya memboroskan band- 
width. Karena tidak yakin file mana saja 
yang berubah, maka yang termudah adalah 
meng-upload ulang. Untuk yang kedua, kita 
sebenarnya sedang melakukan hal konyol 
dengan mengedit berulang-ulang peruba- 
han kecil. 

Ini hanyalah masalah sederhana dari 
sinkronisasi file. Yang bekerja juga Anda 
sendiri. Bagaimana kalau yang bekerja 
adalah banyak orang, dan lain sebagainya. 
Yang ingin ditekankan adalah, masalah 
sinkronisasi file tidak bisa dianggap remeh 
dan sejak awal, harus dikelola dengan baik. 

Kita mengenal berbagai cara untuk 
melakukan sinkronisasi lokal ke remote. 
Cara pertama telah disebutkan dalam con- 
toh. Menghapus satu bagian dan menimpa 
dengan bagian lain. Tentu saja, cara ini tidak 
efisien. Cara kedua yang lebih baik adalah 


www.infolinux.web.id 


dengan menggunakan program tertentu, 

seperti rsync. 

Rsync adalah utiliti yang sangat hebat 
dari Andrew Tridgell (pembuat SAMBA, 
website rsync sendiri di host di samba.org: 
http://rsync.samba.org). Rsync dapat meng- 
copy hanya perubahan file, dapat pula 
dikompres dan dapat mempergunakan ssh 
untuk menjaga keamanan. Ini jauh lebih 
baik dengan script-script FTP yang meng- 
copy-kan keseluruhan file dan tidak mem- 
pergunakan protokol yang aman. Berikut 
ini adalah penjelasan lebih lanjut: 

e Meng-copy-kan perubahan. Hanya ba- 
gian file yang berubah yang ditransfer. 
Ini akan membuat proses update berja- 
lan lebih cepat, terutama untuk kita yang 
menghadapi masalah koneksi Internet 
lambat. Sebagai perbandingan, FTP akan 
meng-copy-kan keseluruhan file, walau- 
pun hanya 1 byte yang berubah. 

e Kompresi. Bagian yang berubah tadi, 
yang akan dikirimkan, masih dapat pula 
dikompres sehingga akan memperkecil 
ukuran file yang benar-benar dikirim- 
kan. Rsync mempergunakan zlib, yang 
sudah teruji. 

e Kerjasama dengan secure shell. Sejak 
awal, masalah ini harus kita perhatikan. 
Masalah keamanan adalah masalah fun- 
damental. Rsync dapat mempergunakan 
ssh untuk mengenkripsi sesi rsync. 


Di luar semua keunggulan tersebut, beri- 
kut ini adalah beberapa fitur utama rsync: 

@ Mendukung peng-copy-an link, device, 
dan dapat mempertahankan atribut se- 
perti pemilik, group, dan hak akses se- 
cara umum. 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


e Kita dapat memberikan catatan kepada 
rsync untuk tidak memasukkan file-file 
tertentu dalam proses sinkronisasi. Ini 
juga berlaku untuk CVS, untuk meng- 
abaikan file yang CVS abaikan. 

e Tidak membutuhkan hak root. 

@ Melakukan pipelining transfer untuk 
meminimasi latensi. 

@ Mendukung akses anonim dan user. 


Anda dapat mempergunakan rsync un- 
tuk berbagai kebutuhan. Berikut ini adalah 
kegunaan rsync: 

@ Sinkronisasi lokal. Dengan demikian, rsync 
akan berfungsi seperti halnya program cp 
biasa, namun dengan kemampuan men- 
deteksi perubahan yang hebat. Tidak ada 
koneksi ke host lain dalam hal ini. 

@ Untuk meng-copy-kan file dari lokal ke 
remote mempergunakan remote shell 
seperti ssh. 

@ Untuk meng-copy-kan file dari remote 
ke lokal mempergunakan remote shell 
seperti ssh. 

@ Untuk meng-copy-kan file dari server 
rsync ke lokal. 

@ Untuk meng-copy-kan file dari lokal ke 
server rsync. 

@ Untuk meng-copy-kan file dari remote 
ke lokal dengan mempergunakan remote 
shell seperti ssh, mempergunakanserver 
rsync di remote. 

@ Untuk meng-copy-kan file dari lokal ke 
remote mempergunakan remote shell 
seperti ssh, mempergunakan server rsync 
di remote. 

@ Untuk melihat daftar file di remote. 


Untuk bekerja dengan rsync, kita dapat 
mengatur sebuah mesin sebagai rsync server 
dan satu mesin sebagai rsync client. Sebenar- 
nya, terdapat banyak metode yang bisa 
kita lakukan, namun kita akan mengambil 
pendekatan sederhana untuk sinkronisasi 
file lokal ke remote dan sebaliknya. 

Pertama-tama, Anda harus memiliki 
rsync terinstal di sistem Anda. Cobalah 
memberikan perintah rsync dan seharus- 
nya, hampir semua distro telah menginstal 
program ini pada saat instalasi distro (paket 
rsync). Apabila belum terinstal, cobalah cari 
ke CDROM atau DVD distro Anda. Ham- 
pir pasti akan ditemukan. Kalaupun tidak, 
cobalah cari rsync untuk distro Anda di in- 


ternet, sebelum Anda melakukan kompilasi 
dari source code. 


Rsync lokal ke lokal 

Untuk contoh sederhana, sebelum kita 
melanjutkan ke pembahasan rsync antar- 
host, kita akan berlatih untuk mempergu- 
nakan rsync dari lokal ke lokal. Untuk itu, 
penulis akan memiliki direktori A dan B, di 
mana isi B akan diselalu disinkronkan de- 
ngan isi A. Harap diperhatikan bahwa kita 
tidak membutuhkan paket server dan cli- 
ent, cukup paket rsync saja. Paket ini akan 
berisikan di antaranya program rsyncd dan 
rsync, yang berfungsi sebagai server dan cli- 
ent. Sebenarnya, keduanya adalah file yang 
sama (tipe multi call). 


Isi direktori A: 

drwxr-xr-x 2 nop users 192 
2004-12-19 12:02 ./ 
drwxr-xr-x 4 nop users 96 
2004-12-19 12:00 ../ 


-TW-F--F-- 1 nop users 14 
2004-12-19 12:91 filel 
-TW-r--r-- 1 nop users 6 
2004-12-19 12:91 file2 
-TW-F--Fr-- 1 nop users 17 
2004-12-19 12:91 file3 
-rW-r--r-- 1 nop users 18 
2004-12-19 12:91 file4 
-TW-F--F-- 1 nop users 2 
2004-12-19 12:02 files 
-TW-F--F-- 1 nop users 8 


2094-12-19 12:02 file6 


Pada awalnya, direktori B belum berisi 
apapun. 

Pertama-tama, kita akan menyinkronisa- 
si terlebih dahulu A dan , agar B memiliki 
isi yang sama dengan A. Berikut ini adalah 
perintahnya. 

$ rsync A/x B/ 


Untuk tampilan yang lebih baik, barang- 
kali Anda akan memberikan perintah ini: 
$ rsync --verbose --progress 
A/x B/ 


ae 

14 1004 O.B0kB/sS O:80:00 
male 

6 1904 O.B0kB/S O:80:00 
3 

17 1004 O.B0kB/s O:80:00 


www.infolinux.web.id 


rsync 
file4 

18 1904 O.00kB/s O:90:00 
files 

2 1904 O.00kB/s O:90:00 
file6 

8 1904 O.00kB/s O:90:00 


wrote 425 bytes 
11398.99 bytes/sec 
total size is 65 
9.12 


read 149 bytes 


speedup is 


Umumnya, Anda juga akan memberikan 
opsi —recursive untuk sinkronisasi rekursif, 
sehingga, perintah akan menjadi: 

$ rsync --recursive --verbose -- 
progress A/x B/ 


Apabila Anda ingin mempertahankan 
atribut file (hak akses, waktu, group, pemi- 
lik), sekaligus meng-copy-kan secara rekur- 
sif, termasuk mengopikan symlink dan de- 
vice, Anda dapat mempergunakan opsi -a. 
Tambahkan opsi -z, maka file Anda akan 
sekaligus dikompress. Opsi —verbose bisa 
dipersingkat menjadi -v. Sayang sekali, tidak 
terdapat versi pendek dari opsi —progress. 
Berikut ini adalah contohnya: 

rsync --progress -avz A/“ B/ 


Satu hal yang harus diperhatikan adalah 
opsi kompress. Harus diperhatikan bahwa 
kompresi akan memakan CPU dan memory. 
Secara default, rsync telah menghindari un- 
tuk kompresi ulang file yang susah dikom- 
press seperti file hasil kompresi. Namun, 
perhatikan juga ukuran file Anda. Apabila 
contoh file seperti pada contoh, yang me- 
miliki ukuran sangat kecil, maka kompresi 
sebenarnya tidak diperlukan. 

Sekarang, kita akan memasuki tahapan 
selanjutnya, walaupun masih meng-copy- 
kan file dari lokal ke lokal. Yang pertama 
adalah masalah keamanan. Ini tidak sung- 
guh-sungguh diperlukan dalam sinkronisasi 
lokal. Namun, apabila Anda ingin menerap- 
kannya (dalam sinkronisasi lokal remote), 
Anda bisa mempergunakan opsi -rsh seperti 
pada contoh berikut: 

$ rsync --progress -avz -- 
rsh5/usr/bin/ssh A/x B/ 


Berikut ini adalah beberapa catatan 
penggunaan: 


INFOLINUX 05/2005 59 


rsync 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


e Kita sebenarnya bisa saja menambahkan 
opsi -W untuk peng-copy-an file secara 
keseluruhan, tanpa pemeriksaan incre- 
mental. Ini tidak disarankan. 

@ Andabisa mempergunakan opsi -n untuk 
dry run rsync. Dengan opsi ini, file-file 
yang akan ditransfer akan diperlihatkan. 
File tidak sungguh-sungguh ditransfer. 
Sebagai contoh: 

$ rsync --progress 
A/x B/ 

bundaing alis 
onmllesatoNconsilder 
filel 

file2 

file3 

file4 

files 

file6 


SN SI 


wrote 154 bytes 
396.00 bytes/sec 
total size is 65 
9.33 


read 44 bytes 


speedup is 


@ Untuk operasi lebih lanjut, Anda mung- 
kin akan memberikan opsi —delete untuk 
menghapus dari server remote yang juga 
telah dihapus secara lokal (menghapus 
apa yang tidak ada di pengirim). 

e Masih berhubungan dengan pengha- 
pusan, untuk amannya, kita mungkin 
akan memberikan opsi —delete-after 
untuk menghapus file setelah transfer, 
bukan sebelum. Kita juga akan mem- 
berikan opsi —ignore-errors untuk tetap 
menghapus walaupun terjadi IO error. 
Berikan juga opsi —max-delete-NUM 
untuk membatasi jumlah file yang di- 
hapus. 

e Satu opsi yang berguna ketika diaplika- 
sikan antar host adalah opsi —timeout. 
Dengan penambahan opsi ini, kita bisa 
mengatur berapa lama timeout dalam 
satuan detik. Timeout 10 menit cukup 
masuk akal. 

e Pemberian opsi -c akan membuat check- 
sum selalu dilakukan. Cukup disarankan. 

e Pemberian opsi -R akan membuat rsync 
mempergunakan relative path name. 

e Bagi Anda yang paranoid, Anda mung- 
kin akan membuat backup dengan opsi 
—backup. 

e Berhubungan dengan symlink, disa- 


60  INFOLINUX 05/2005 


rankan Anda memberikan opsi -| atau 
-a (yang mana di dalamnya telah me- 
ngandung opsi -l), sehingga symlink 
akan dikopikan sebagai symlink. Pem- 
berian opsi -L akan menyebabkan peng- 
copy-an referent symlink. 

@ Opsi -a adalah sama dengan opsi -rlpt- 
goD (rekursif, link, mempertahankan 
hak 
mempertahankan pemilik dan group 


akses, mempertahankan waktu, 
serta Device). 

@ Untuk mempertahankan ACL, Anda akan 
memberikan opsi -A (telah termasuk -p). 

# Beberapa filesystem memiliki fitur yang 
tidak ada di filesystem lain. Oleh kare- 
na itu, peng-copy-an lintas filesystem 
mungkin akan menyebabkan masalah 
tersendiri. Berikan opsi -x untuk pengo- 
pian untuk satu filesystem. 

e# Pemberian opsi —existing akan menye- 
babkan rsync hanya akan meng-update 
file yang telah ada sebelumnya. 

@ Pemberian opsi -force akan menyebab- 
kan penghapusan direktori walaupun 
tidak kosong. 

@ Opsi —partial akan menyebabkan rsync 
tetap mempertahankan file yang baru 
saja di-copy sebagian. Beberapa peng- 
guna tidak menyarankan fitur ini untuk 
integrasi data. 

@ Pemberian opsi —stat akan memperlihat- 
kan beberapa statistik. Sebagai contoh: 

$ rsync --progress 
Sita sn Y/SMBY! 
building file list .. 


SAN 


6 files to consider 


Number of files: 6 


Number of files transferred: 9 
Total file size: 65 bytes 
Total transferred file size: 
9 bytes 

Literal data: 9 bytes 
Matched data: 9 bytes 
File list size: 118 
Total bytes written: 
Total bytes read: 29 


139 


wrote 139 bytes 
309.099 bytes/sec 
total size is 65 
0.43 


read 29 bytes 


speedup is 


www.infolinux.web.id 


e Dalam memanfaatkan bandwidth se- 
cara bijak, apalagi untuk sinkronisasi 
yang tidak memiliki urgensi tinggi, 
Anda mungkin akan mempergunakan 
opsi —bwlimit-KBPS. Bandwidth diukur 
dalam satuan Kilo Byte (bukan bit). 

e Pada pembahasan selanjutnya, kita akan 
akan membangun rsync server, di mana 
rsync dijalankan dengan memberikan 
perintah -daemon. 


Mengatur rsync server 

Untuk menjalankan rsync sebagai server, 

kita perlu melakukan dua langkah: 

8 mengedit file /etc/rsyncd.conf dan mung- 
kin /etc/rsyncd.secret. 

e Menjalankan rsync dengan opsi —dae- 
mon. 


Kita akan melakukan langkah pertama 
terlebih dahulu. Isi dari rsyncd.conf dalam 
beberapa hal akan mirip dengan smb.conf 
(dibuat oleh orang yang sama) sehingga 
memiliki konfigurasi global dan konfigurasi 
lokal per “share”. Berikut ini adalah contoh 
rsyncd.conf yang sederhana: 

read only - true 


IMP3J 
path —- /srv/mp3 


comment —- Beberapa MP3 


Sebenarnya, kita tidak harus memiliki 
bagian global seperti opsi read only -— true. 
Namun, ini disajikan sebagai contoh file 
konfigurasi sederhana yang terdiri dari ba- 
gian global dan lokal. Sementara, kita mem- 
buat semacam “share” atau “nick names 
dengan nama MP3, yang akan merujuk ke 
path /srv/mp3 (yang berisikan beberapa 
lagu MP3). Kita juga memberikan komentar 
dengan opsi comment. 

Selanjutnya, kita akan melanjutkan ke 
langkah kedua, yaitu menjalankan rsync 
dengan memberikan opsi —daemon. Berikut 
ini adalah contohnya: 

# rsync -daemon 


Selanjutnya, kita dapat melakukan sin- 
kronisasi dengan contoh berikut ini. Dalam 
contoh ini, password akan diminta sesuai 
user sistem yang aktif. 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


$ rsync --progress -avz 

192.168.9.590:/srv/mp3 M 

Password: 

receiving file list ... 

12 files to consider 

mp3/ 

mp3/91 - Let's Hang On.mp3 
45093992 1994 1.93MB/s 

0:00:02 

mp3/91 Pejantan Tangguh.mp3 
3321489 1994 1.92MB/s 

g:00:91 

mp3/92 Itu Aku....mp3 
4467196 1994 

0:00:02 

mp3/93 Pemuja Rahasia.mp3 
3706420 1994 1.80MB/s 

g:00:01 

mp3/94 Pilihlah Aku.mp3 
4218429 1994 1.65MB/s 

0:00:02 

mp3/Backstreet Boys - It's True. 

mp3 


1.73MB/s 


5079848 1994, 
0:00:02 


1.87MB/s 


mp3/Cat Stevens - Morning Has 


Broken.mp3 

3142763 1094 1.81MB/s 
0:00:01 
mp3/Charlene - I've Never Been 
To Me.mp3 

9599744 1094 1.85MB/s 
0:00:04 
mp3/Chicago - You're 
Inspiration.mp3 

3645568 1994 1.92MB/s 
9:00:01 
mp3/Clief Richard - The Best Of 
Me.mp3 

19987572 10084 1.74MB/s 
0:00:05 


mp3/David Tao - Ai Hen Jian Dan. 
mp3 

3342336 1004 
9:00:02 


1.59MB/s 


wrote 236 bytes 
read 53924526 bytes 
1711897.21 bytes/sec 


rsync 


total size is 55915349 
speedup is 1.92 


Beberapa distro seperti SUSE telah me- 
nyediakan rsync untuk dijalankan sebagai 
proses xinetd. Beberapa initialization script 
juga disediakan sehingga Anda dapat mem- 
berikan perintah seperti berikut ini: 

/etc/init.d/rsyncd start 


Merujuk kepada delapan pengunaan 
rsync yang dibahas pada awal tulisan, Anda 
sebenarnya tidak harus selalu menjalankan 
rsync server sebagai daemon untuk sekadar 
melakukan sinkronisasi file. 

Berikutnya, kita akan membuat file 
rsyncd.conf menjadi lebih kompleks de- 
ngan penambahan beberapa opsi, sekaligus 
mempergunakan rsyncd.secret. Berikut ini 
adalah contohnya: 

uid - nobody 

gid - nobody 

read only — true 

log format - &h 0 4f 41 b 
log file —- /var/log/rsyncd.1og 


GColocation 


«Enggan 


31InternetiBackbone 


(USA, EROPA & HONGKONG) 
harga mulai dari Rp. 1.250.000,- 


Anda mendapatkan : 
@ 128 Kbps Bandwidth Internasional 
@ Unlimited 100 Mbps IIX Bandwidth 
@ 8 Public IP Address 

@ Technical Support 24 x 7 x 365 

@ 99.9Yo Uptime Guarantee 
@ UPS Backup 


Visit :/htt 


Email : sales@saranadata.com 
Telp : #62 (21) 526 9257 


Business Services : 
- Colocation Server 

- Webhosting Colocation 

- Dedicated Server 

- Rack Solution 

- Internet Service Solution 
- Corp. Application Hosting 
- System Mirroring & DRC 
- Data Storage Services 

- Custom Made Solution 


Personal Services : 
- Download Services 

- E- File Storage 

- E- Photo Album 


rsync 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


motd file —- /etc/rsyncd.motd 


IMP3J 
path - /srv/mp3 
comment - Beberapa MP3 
auth users - userku 
secrets file - /etc/rsyncd. 
secrets 


Berikut ini adalah isi dari rsyncd.secret: 
# user:passwd 
userku:passwordku 


User yang tersimpan tidak harus selalu 
user yang ada di dalam sistem. Perhatikan 
bahwa file ini seharusnya hanya bisa diakses 
oleh root. 

Kita juga mempergunakan opsi motd 
file, yang akan menampilkan message of the 
day. Berikut ini adalah isi dari rsyncd.motd: 

SELAMAT DATANG !!! 


ini adalah ucapan 
ini adalah ucapan selamat datang 
ini adalah ucapan selamat datang 
Selamat mempergunakan rsync 
server saya :) 


selamat datang 


Selain cara koneksi seperti sebelumnya, 
rsyNC --progress -avz 192.168.0.50:/srv/mp3 
M, Anda juga bisa memberikan perintah beri- 
kut ini (khas rsync, menggunakan rsync://). 
Dengan demikian, Anda bisa sekaligus me- 
nentukan user mana saja yang mencoba 
melakukan koneksi. Dengan cara ini, Anda 
juga bisa sekaligus mempergunakan “share” 
atau “nick” yang ditentukan dalam rsyncd. 
conf. Harap perhatikan tanda :: yang dipergu- 
nakan untuk memisahkan host dan “share”. 

$ rsync --progress -avz rsync:// 
userku@192.168.9.59:873::/MP3 M 
SELAMAT DATANG !!! 


ini adalah ucapan selamat datang 
ini adalah ucapan selamat datang 
ini adalah ucapan selamat datang 
Selamat mempergunakan rsync 
server saya :) 


Password: 
receiving file list... 
12 files to consider 


62 INFOLINUX 05/2005 


al 
93 Pemuja Rahasia.mp3 


3706420 1994 2.41MB/s 
0:00:81 
04 Pilihlah Aku.mp3 

4218420 1094 2.44MB/s 


0:00:81 
Backstreet Boys - It?'s True.mp3 


5079848 1994 1.92MB/s 
0:00:02 
Cat Stevens - Morning Has 
Broken.mp3 

3142763 1994 2.50MB/s 
9:00:81 
Charlene - I've Never Been To 
Me.mp3 

9509744 1004 2.53MB/s 
0:00:03 
Chicago - You're Inspiration.mp3 

3645568 19094 1.85MB/s 
0:00:81 
Clief Richard - The Best Of 
Me.mp3 

19987572 1094 2.65MB/s 
0:00:03 


David Tao - Ai Hen Jian Dan.mp3 
3342336 1904 1.50MB/s 
0:00:02 


wrote 254 bytes 

read 41824829 bytes 
1858892.18 bytes/sec 
total size is 55915349 
speedup is 1.32 


Berikut ini adalah beberapa opsi global 
yang mungkin berguna: 

e syslog facility. Mengizinkan Anda untuk 
menentukan syslog facility yang dipakai. 
Anda bisa mempergunakan standar na- 
ma yang dipakai di sistem. Nilai default- 
nya adalah daemon. Umumnya, opsi- 
opsi berikut tersedia: auth, authpriv, 
cron, daemon, ftp, kern, Ipr, mail, news, 
security, syslog, user, uucp, local0, lo- 
call, local2, local3, local4, local5, local6, 
dan local7. 

e log format. Format log yang dituliskan 
dalam log file. Ini sangat penting ketika 
Anda ingin mengimplementasikan par- 
ser sendiri untuk log Anda. Umumnya, 
pengguna akan mempergunakan format 
standar dan mempergunakan log visuali- 
zation tool yang umum. 


www.infolinux.web.id 


e log file. Nama log file yang digunakan. 
@ motd file. Menentukan message of the 
day. 


Selanjutnya, berikut ini adalah opsi yang 
dipergunakan dalam “share” atau “nick”: 

8 comment. Menspesifikasikan komentar. 

@ path. Path yang digunakan. 

e use chroot. Apabila diset, maka chroot 
akan dilakukan pada path. Ini akan 
memberikan proteksi ekstra, namun 
sekaligus memiliki kekurangan seperti 
membutuhkan hak akses root, tidak 
mampu mengambil symlink yang me- 
ngacu diluar root baru. Default dari opsi 
ini adalah true. Gunakan ini untuk file- 
sistem yang sensitif terhadap masalah 
keamanan. 

@ read only. Menentukan hak akses read 
only. Berikan hak yang bersesuaian agar 
update menjadi lebih mudah. 

@ uid. Menentukan user yang digunakan 
pada saat rsync dijalankan sebagai root. 

e gid. Menentukan group yang digunakan 
pada saat rsync dijalankan sebagai root. 

6 auth users. Menentukan user yang valid 
(tidak harus merupakan user yang aktif 
di sistem). 

e secrets file. Digunakan bersama auth 
users untuk menyimpan username dan 
password. 

e hosts allow. Menentukan host yang 
diizinkan. 

e hosts deny. Menentukan host yang tidak 
diizinkan. 

e dont compress. Menentukan file mana 
yang tidak perlu dikompres (karena tidak 
akan memberikan pengurangan ukuran 
yang berarti dan malah memberatkan 
CPU). Default-nya adalah ".gz “.tgz “.zip 
“2 “rpm “.deb “.iso “.bz2 “.tbz. Anda 
mungkin ingin menambahkan MP3 dan 
OGG misalnya. 


Setelah rsync server selesai dibuat, Anda 
bisa mempergunakan juga opsi-opsi yang 
telah dibahas pada bagian-bagian awal tu- 
lisan ini. 

Dalam pembahasan ini, kita telah meli- 
hat betapa mudah dan serunya membangun 
server rsync. Rsync adalah teknologi yang 
sangat berguna dalam melakukan mirror- 
ing. Selamat mencoba! 

Noprianto (noprianto@infolinux.co.id) 


Workshop 2 hari “Sysadmin & Networking” di Malang 


JADWAL DAN MATERI: 


Sabtu, 7 Mei 2005 Minggu, 8 Mei 2005 
- Instalasi Linux Fedora Core 3 - Konfigurasi network 
- Shell Programming - Network security 


BIAYA: Rp 180.000,- (sudah termasuk modul, CD, sertifikat, makan siang dan snack) 


TEMPAT & PENDAFTARAN: 
« PPPGT - VEDC Jl.Teluk Mandar, Arjosari, MALANG, Telp.0341-491239, Fax.0341-491342 
« HP: 085246134253 (Tommy Poernomo), email: tmmy. berau@yahoo.com 


Penyelenggara: O Sponsor: 
ka NG 
t LINUX 


Workshop 2 hari “Linux untuk Pemula” di Surabaya 
JADWAL DAN MATERI: 


Sabtu, 14 Mei 2005 Minggu, 15 Mei 2005 

- Dasar-dasar sistem operasi Linux - Konfigurasi modem untuk koneksi Internet 
- Pengenalan OpenOffice dan MySOL - Anti virus pada sistem operasi Linux 

- Tip dan trik pada sistem operasi Linux - Pengenalan Samba dan firewall di Linux 


BIAYA: (sudah termasuk modul, CD, sertifikat, dan konsumsi) 
Mahasiswa/Pelajar : Rp 150.000,- 
Karyawan/Umum : Rp 170.000,- 

TEMPAT & PENDAFTARAN: 

“ Laboratorium Pemrograman, Gedung Teknik Informatika ITS, SURABAYA 

“ Telp: 081331533688 (Hendra Kurniawan), email: kurniawan02@inf.its-sby.edu 


Penyelenggara: L Sponsor: i 
1D LINUX 


Lab.Pernrograman 
Teknik Informatika ITS Surabaya 


INFO 


Seminar 72 Hari “Membangun Web secara Mudah 
dan Cepat dengan LAMP dan MAMBO” 


ACARA & MATERI: 
09.00-10.30: Sesi 1. Linux - Apache - MySOL - PHP oleh Sirojul Munir (web developer) 
10.30-12.00: Sesi 2. MAMBO Open Source oleh Henry Saptono (instruktur Linux) 
“ Moderator: Rusmanto (Pemred InfoLINUX) / M.Hanif (Penulis buku Database OpenOffice-MySOL InfoLINUX) 
BIAYA: (pengganti foto copy makalah, sertifikat, dan snack) 
Mahasiswa/Pencari Kerja : Rp 20.000,- 
Karyawan/Umum : Rp 30.000,- 
JADWAL & TEMPAT: 
“ Sabtu, 14 Mei 2005, LPKNF Mampang Prapatan X No. 4, JAKARTA SELATAN, Telp. 021-7975235, 
7947115, 7901205, 7901993, email: mampang@nurulfikri.com 


“ Sabtu, 21 Mei 2005, LPKNF Margonda Raya 522, DEPOK, Telp. 021-7874223, 7874224, email: 
margonda@nurulfikri.com 


“ Sabtu, 28 Mei 2005, LPKNF Sentra Niaga Blok B.I No. 12, Jl. Jend. Ahmad Yani, BEKASI, Telp. 021- 
8853537, email: bekasi@nurulfikri.com 


Penyelenggara: & Sponsor: 2 | | MI P h 4 
— | £ 


LPKNF 


thttpd 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Web Server Sederhana 


dengan thttpd 


Server thttpd saja barangkali sudah mencukupi. Hemat, kecil, dan luar bia 


Yaa kebutuhan Anda dalam 
mengatur web server, Anda bisa 
memilih web server besar seperti 
Apache atau berbagai web server kecil lain- 
nya. Dari sekian banyak web server kecil 
yang menarik, thttpd adalah salah satu yang 
paling menarik. Bagi Anda yang pertama 
kali mencoba thttpd, dijamin akan terkaget- 
kaget dan sekaligus terkagum-kagum. 

Sesuai namanya, thttpd (t untuk tiny) 
adalah web server yang berukuran kecil dan 
cepat. Thttpd sangatlah sederhana, portable 
dan juga aman. Dengan ukurannya yang ke- 
cil, dalam kondisi tertentu, thttpd sangatlah 
cepat, bahkan dapat mengalahkan apache. 
Thttpd dikatakan sederhana karena hanya 
menangani spesifikasi HTTP/1.1 yang diper- 
lukan. Namun, pengertian yang diperlukan 
di sini umumnya sudah dapat memenuhi 
semua kebutuhan untuk melayani data sta- 
tis, ditambah dengan sedikit data dinamis. 
Jadi, sudah lebih dari cukup. 

Sementara, walaupun kecil, thttpd dapat 
berjalan pada sangat banyak platform, mu- 
lai dari FreeBSD, Linux sampai Solaris. Ter- 
akhir, untuk semua fasilitas yang sediakan 
tersebut, thttpd terhitung cukup aman 
karena berjalan pada modus chroot. 

Untuk menambah kekaguman Anda, 
thttpd dapat pula bekerja dengan server 
side include, aplikasi CGI, proteksi halaman 
web, halaman web per user dan advanced 
feature seperti redireksi dan URL-traffic- 
based throttling di mana yang terakhir masih 
belum dimiliki oleh web server lain. 

Artikel kali ini akan membahas bagaima- 
na mengatur web server thttpd, mulai dari 
instalasi, pembuatan script CGI, halaman 
per user, dan password protection. 

Untuk instalasi, thttpd terbukti sungguh 
sederhana. Tidak macam-macam pustaka 


64 INFOLINUX 05/2005 


yang dibutuhkan. Apabila Anda menggu- 
nakan sistem berbasis RPM (contoh: SUSE 
atau Fedora), maka instalasi akan lebih 
mudah lagi. Bagi Anda yang ingin melaku- 
kan kompilasi dari source code, dapatkan 
sourcenya di 
ware/thttpd/. 
Setelah instalasi, Anda bahkan tidak 
membutuhkan konfigurasi lebih lanjut. 


http://www.acme.com/soft- 


Thttpd bisa mempergunakan file konfi- 
gurasi, ataupun langsung memberikan 
opsi pada saat menjalankan thttpd. Satu 
catatan penting. Seperti yang kita ketahui 
bahwa thttpd berjalan pada modus chroot, 
di mana membutuhkan hak root, maka 
thttpd harus dijalankan oleh user root. 
Namun, setelah semua hak root yang di- 
perlukan selesai digunakan, maka thttpd 
akan kembali dijalankan oleh user biasa. 
Jadi, tetap aman. Mekanisme ini digunakan 
oleh cukup banyak aplikasi yang pada awal- 
nya membutuhkan hak root, namun tidak 
membutuhkan lagi setelah beberapa rutin 
selesai dijalankan. Salah satu contoh aplika- 
si dengan cara kerja demikian adalah ntop 
(network monitor). Chroot adalah system 
call yang membatasi program untuk bekerja 
pada suatu tree direktori seolah-olah di- 
rektori tersebut adalah root directory (/). 
Dengan demikian, program tidak dapat lagi 
mengakses tree filesystem yang sebenarnya 
karena hirarki tertinggi (/) telah diatur pada 
direktori aktif tersebut. 

Apabila mempergunakan SUSE, maka 
Anda bisa memberikan perintah berikut ini 
untuk menjalankan thttpd (sebagai root): 

# rcthttpd start 


Setelah thttpd sukses dijalankan, Anda 


bisa segera membuka web browser Anda 
dan mengarahkan ke alamat http://localhost/ 


www.infolinux.web.id 


untuk mendapatkan default home page dari 
web server ini. Apabila Anda menjumpai 
halaman web, maka instalasi thttpd Anda 
telah sukses, dan thttpd siap untuk digu- 
nakan lebih lanjut. 

Anda mungkin ingin segera mengubah 
default homepage tersebut. Masuklah ke 
document root thttpd Anda. Lokasi docu- 
ment root tergantung pada konfigurasi awal 
pada saat instalasi ataupun dari konfigurasi 
Anda. Di SUSE, document root untuk thttpd 
terletak di /srv/www/htdocs/ seperti halnya 
Apache. Apabila Anda hanya ingin melayani 
data statis, Anda bisa segera meng-copy-kan 
data Anda di dalam direktori tersebut. 


CGI di thttpd 
Satu hal yang hebat dari thttpd adalah 
kemampuannya dalam menangani CGI 
walaupun menyebut dirinya sebagai web 
server sederhana. Satu hal yang harus di- 
ingat, thttpd berjalan di modus chroot. Oleh 
karena itu, Anda harus memastikan bahwa 
program CGI Anda harus mampu dijalan- 
kan pada lingkungan chroot tersebut. Atau, 
program Anda tidak akan berjalan. Pastikan 
Anda mengopikan semua file yang dibutuh- 
kan ke dalam direktori yang di-chroot (!), 
atau Anda membangun aplikasi CGI statis. 
Sebagai contoh, Anda ingin membangun 
aplikasi CGI Anda dengan shell. Interpreter 
yang digunakan adalah /bin/sh. Maka, Anda 
harus memastikan pustaka apa yang yang 
diperlukan agar /bin/sh dapat berjalan ke- 
tika sedang dalam kondisi chroot. Gunakan 
program Idd seperti perintah berikut ini: 
$ 1Idd /bin/sh 
linux-gate.so.1 — (Oxffffeggg) 
libreadline.so.4 -2 /lib/ 
libreadline.so.4 (9x4001e009) 
libhistory.so.4 — /1ib/ 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Tkiny)HTTP Server - start page - Mozilla Firefox 


thttpd 


Index of /-koljeng/ - Mozilla Firefox 


File Edit View Go Bookmarks Tools Help 


File Edit View Go Bookmarks Tools Help 


5.99 M JD nepunocatnosts 


Pa (SN 


Go -B D AD menocanost-koenar 


(@ Getting Started M9 Latest Headlines 


Getting Started (9 Latest Headlines 


SuSE 


Willkommen bei SUSE LINUX 
Welcome to SUSE LINUX 


El (| Index of /-koljeng/ 


T(iny)httpd Webserver 2.25b (Homepage) 


Lokal installierte SUSE Dokumentation 
(Mit diesem Webserver - thttpd - nicht 

erreichbar. Installieren Sie Apache, wenn Sie das — Install Apache if you need this.) 
hier brauchen.) 


@ SUSE Hilfe-Seiten 

@ SUSE Support-Datenbank 

@ SUSE Hardware-Datenbank 
@ Verzeichnis /usr/doc/ 


Die SUSE Website 


Locally installed SUSE Documentation 
(With this webserver - thttpd - unreachable. 


@ SUSE Help Pages 

@ SUSE Support Database 

@ SUSE Hardware Database 
@ Directory /usr/doc/ 


The SUSE Website 


Done 


Homepage default thttpd SUSE. 


libhistory.so.4 (9x4004a000) 
libncurses.s0.5 -5 /1ib/ 
libncurses.s0.5 (9x40051998) 
libdl.so.2 — /lib/libd1.so.2 
(0x490897000) 

libc.so.6 — /lib/tls/libc. 
s0.6 (0x4009a000) 
/Nib/1d-linux.s0o.2 — /1ib/ 
Id-linux.so.2 (0x40900080) 


Setelah itu, Anda bisa mulai meng-copy- 
kan pustaka-pustaka tersebut sesuai dengan 
nama direktori dan hirarkinya dalam direk- 
tori yang di-chroot oleh thttpd. 

Anda keberatan? Begitu juga dengan 
penulis. Meng-copy-kan dengan cara seper- 
ti ini adalah konyol. Apalagi kalau Anda 
hanya ingin membangun CGI sederhana. 
Tidak akan sebanding dengan usahanya. 
Namun, kalau Anda ingin mempergunakan 
PHP misalnya, mau tidak mau, Anda harus 
meng-copy-kan PHP ke direktori chroot 
thttpd. Tidak mungkin membangun in- 
terpreter secanggih PHP sendiri. Dan, satu 
saran, apabila Anda sudah membutuhkan 
PHP, barangkali thttpd sudah tidak tepat 
bagi ANda. Gunakan saja Apache. 

Bagi Anda yang keberatan, kita akan 
mempergunakan cara kedua, yaitu mem- 
bangun aplikasi statis, yang tidak membu- 
tuhkan pustaka apapun ketika aplikasi di- 
jalankan. Semua pustaka yang dibutuhkan 
sudah dikompilasi ke dalam binary aplikasi 
itu sendiri. Untuk mengetahui statis atau 
tidaknya suatu aplikasi, Anda bisa kembali 
mempergunakan program ldd. Apabila ke- 


Directory listing thttpd. 


luaran dari Idd adalah seperti keluaran keti- 
ka kita memberikan Idd /bin/sh sebelumnya, 
maka aplikasi adalah aplikasi yang dikom- 
pilasi secara dinamis. Namun, apabila ke- 
luaran Idd adalah seperti berikut ini, maka 
aplikasi tersebut dikompilasi secara statis. 
$ 1dd /usr/bin/1dd 
not a dynamic executable 


Kita akan membangun sebuah program 
CGI yang akan mencetak tabel perkalian 
5x5 ke web browser, dan aplikasi ini akan ki- 
ta kompilasi secara statis. Berikut ini adalah 
source code aplikasi dalam bahasa C: 

include sstdio.h» 


int main() 
Ki 
int i—9, 
int j8, 


printf(“content-type: text/ 
plain Mn”), 

printf(“Hello, ini cgi yang 
dijalankan oleh thttpdin”), 
printf (“Berikut ini adalah 
tabel perkalian 1 sampai 


BMA): 

for (isl, ix5, 144) 

1 
Tor (EL 55 dh) 
1 


printf(“ 402d x 402d — 
DAU S5 To do UUS 

5 

peinerN GANG): 


www.infolinux.web.id 


return 9, 


Untuk contoh, simpanlah di direktori 
cgi-bin thttpd Anda (di SUSE, direktori 
cgi-bin thttpd adalah di /srv/www/htdocs/ 
cgi-bin) dengan nama test-cgi.c. Setelah itu, 
lakukanlah kompilasi dengan perintah beri- 
kut ini: 
$ gcc -static -o test-cgi test- 
Cg 


Opsi -static akan menyebabkan apli- 
kasi kita dikompilasi secara statis. Semua 
pustaka yang dibutuhkan akan dimasukkan 
ke dalam binari aplikasi. Tentu saja, binari 
aplikasi kemudian akan menjadi besar. Di 
sistem penulis, contoh program tersebut 
akan berukuran lebih dari 2 MB setelah 
kompilasi. Anda bisa melakukan stripping 
dengan program objcopy apabila diingin- 
kan. 

Setelah kompilasi selesai, Anda bisa 
menjalankan test-cgi dengan mengarahkan 
browser Anda ke http://localhost/cgi-bin/ 
test-cgi. Anda akan mendapatkan sebuah ta- 
bel perkalian 5x5. Apabila ingin lebih rapi, 
sebenarnya kita bisa bisa mengganti con- 
tent-type dari text/plain ke text/html dan 
memberikan kode yang Anda inginkan. 

Tentu saja aplikasi CGI yang kita ba- 
ngun tidak dapat mencerminkan CGI yang 
sesungguhnya dalam hidup sehari-hari. 
Apabila Anda termasuk salah seorang yang 
nekad dan menjadi sangat fanatik dengan 
CGI, Anda bisa mempelajari pemrograman 


INFOLINUX 05/2005 65 


thttpd 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


CGI dari berbagai tutorial di internet. Penu- 
lis pernah mendapatkan satu program CGI 
yang sangat menarik beberapa tahun lalu: se- 
buah webmail komplit yang hanya membu- 
tuhkan 1 buah file! Dibangun dengan C---! 


User directory di thttpd 
Ketika kali pertama berkenalan dengan 
Apache dan berhasil mengonfigurasi user 
dir (setelah puluhan kali gagal mengon- 
figurasi Apache), betapa senangnya penu- 
lis ketika bisa menyediakan juga alamat 
http://server/—user/ yang selama ini hanya 
bisa penulis dapatkan di Internet. Nah, ke- 
mampuan untuk menghadirkan user direc- 
tory di web server ini bukan hanya milik 
Apache. Namun, thttpd pun bisa. Dengan 
demikian, user meletakkan file direktori 
sendiri tanpa harus menulis ke document 
root. 

thttpd datang dengan sebuah program 
dengan nama makeweb, yang dijalankan 
oleh setiap user yang ingin memiliki user 
dir sendiri. Setelah dijalankan, program ini 
akan membuat direktori dengan nama user 
di bawah /users/ di document root Anda. 
Dengan demikian, apabila user nop men- 
jalankan makeweb, maka akan direktori 
IsrvIwww/htdocs/users/nop/ akan dibuat. 
Kepemilikan akan diserahkan kepada user 
nop dan di dalam home direktori nop, se- 
buah symlink dengan nama public html 
akan diarahkan ke /srv/www/htdocs/users/ 
nop/ tersebut. Hebat, bukan? 

Anda tidak harus mengarahkan ke http:// 
localhost/users/Xnama user» untuk dapat 


Mozilla Firefox 


mengakses webpage user. Anda dapat mem- 
pergunakan notasi - sehingga webpage user 
dapat diakses dengan pola alamat http:// 
server/-user. Apabila browser diarahkan ke 
alamat user, maka directory listing akan di- 
tampilkan. Namun, tampilannya tidak sama 
persis dengan Apache. Lebih sederhana dan 
cukup unik. 


Basic Authentication 

Ini adalah salah satu fitur thttpd yang luar 
biasa. Walaupun kecil dan sederhana, thttpd 
mengizinkan pula basic authentication se- 
perti halnya Apache dan file .htaccessnya 
yang mempergunakan Basic Auth. Caranya 
mudah sekali dan tidak mengutak-atik se- 
dikitpun konfigurasi. 

Pertama-tama, tujulah direktori yang 
ingin diprotek. Sebagai contoh, penulis 
memiliki direktori /srv/www/htdocs/users/ 
koljeng/secret/. Maka, pertama-tama, penu- 
lis akan aktif di direktori tersebut. 

Setelah itu, gunakan program htpasswd 
untuk membuat file database user. Sebagai 
contoh: 

$ htpasswd -c .htpasswd nop 
Adding password for nop. 
New password: 

Re-type new password: 


Dalam contoh tersebut, penulis mem- 
buat file database user dengan nama file .ht- 
passwd dan membuat user baru nop. Kini, 
halaman -/koljeng/secret/ hanya dapat 
diakses oleh user nop apabila password yang 
benar disertakan. 


o 


Advanced Feature 

Kita akan membahas beberapa fitur lanjutan 
thttpd. Salah satunya adalah fitur redirect. 
Anda dapat melakukan redireksi ke alamat 
lain dengan cara yang mudah. Bagi Anda 
yang berminat, Anda bisa membaca manual 
program redirect yang disertakan bersama 
web server ini. 

Fitur advanced lainnya adalah throttling. 
Dengan adanya fitur ini, kita bisa menga- 
tur byte rate maksimal untuk URL atau 
grup URL. Kita juga dapat mengatur uku- 
ran minimal apabila diinginkan. Throttling 
bekerja dengan memeriksa URL yang dila- 
yani oleh thttpd. Setelah itu, pencocokan ke 
dalam throttle file akan dilakukan dan per- 
hitungan bandwith yang telah dikonsumsi 
akan dilakukan. 

Selain itu, Anda juga dapat menyediakan 
virtual host dengan web server kecil-kecil 
cabe rawit ini. Luar biasa, bukan? 

Apabila diinginkan, Anda juga dapat 
membangun custom error untuk kesalahan 
yang terjadi. Dengan demikian, halaman 
web Anda akan terlihat lebih ramah. Dan, 
hal ini bisa dilakukan dengan mudah, sesuai 
petunjuk di manual. 

Demikianlah. kita telah sampai pada 
akhir pembahasan. Ketika kali pertama 
mencoba thttpd, penulis tidak habis kagum 
akan kemampuan server kecil ini. Penulis 
yakin bahwa banyak dari Anda pun akan 
merasakan yang sama setelah mencoba web 
server ini. Cobalah sendiri, dan rasakan ke- 
hebatannya!0 
Noprianto (noprianto@infolinux.co.id) 


Mozilla Firefox x 


Ble Eat View Go. Bookmarks. Tools Help Hle Eat Mew Go Bookmarks Tools Help 
G-- 8 GA menitocatosti-kotengi Sl oe (IG. ocalhost/cg-bin/test-cgi os ja 
1 Seting Started & Latest Headines 

avai 5 
a 3 01x 01-04 01205 -0 
02 2 01208 02 5 0» 2 10 
03 & 01 02 - as 9 01x 04-12 015 0921 
Oa O1- Oa Oa s 02-08 Oa 02-12 Oa x Oa -16 Oa x on - 20 
On 01-05 On x 02-10 os On 2 04120 Os x 0 
Prompt 
(LD) Enterusemame and password for "users/kolleng" at http//localhost 
—— UserName. 
password 
IT Use Password Manager to remember this password, 
Cancel OK 
| TN (De 


Basic Authentication thttpd. Tabel perkalian 5x5 aplikasi CGI. 


66 INFOLINUX 05/2005 www.infolinux.web.id 


IKLAN 
Roadshow 


Apache Web Server 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Apache Web Server di 
Berbagai Distro 


Anda yang berkecimpung di dunia web server, pasti pernah mendengar nama Apache, 


server standar yang dipaket oleh berbagai macam distribusi Linux. Kemudahan konfigu- 
rasi, unjuk kerja yang bagus, dan arsitektur yang modular, menjadikannya sebagai web 


server yang terkenal. 


eb server adalah software yang 
memberikan layanan web. Web 
server menggunakan protokol 


yang disebut dengan HTTP (HyperText 
Transfer Protocol). Anda mempunyai ba- 
nyak pilihan di dunia open source, tergan- 
tung pada keperluan Anda. Dalam tulisan 
ini akan kita bahas salah satu web server 
yang sangat terkenal dan menjadi standar de 
facto setiap distribusi Linux, yaitu Apache. 

Apache adalah nama web server yang 
dibuat berbasiskan kode sumber dan ide-ide 
yang ada pada web server leluhurnya, yaitu 
web server NCSA. Sesuai namanya, web 
server NCSA dibuat oleh National Center 
for Supercomputing Applications. 

Tidak seperti poryek leluhurnya yang 
dibiayai oleh pemerintah Amerika, web 
server Apache dikembangkan oleh sekelom- 
pok programer yang bekerja tanpa dibayar 
oleh siapapun. Mereka mengerjakan proyek 
ini dengan berbagai macam alasan, akan 
tetapi alasan yang paling mendasar adalah 
mereka senang jika perangkat lunak mereka 
digunakan oleh banyak orang. 

Apache adalah web server yang kompak, 
modular, mengikuti standar protokol HTTP, 
dan tentu saja sangat digemari. Kesimpulan 
ini bisa didapatkan dari jumlah pengguna 
yang jauh melebihi para pesaingnya. Sesuai 
hasil survai yang dilakukan oleh Netcraft, bu- 
lan Januari 2005 saja jumlahnya tidak kurang 
dari 680 pangsa web server yang berjalan di 
Internet. Ini berarti jika semua web server 
selain Apache digabung, masih belum bisa 
mengalahkan jumlah Apache. Saat ini ada 
dua versi Apache yang bisa dipakai untuk 
server produksi, yaitu versi mayor 2.0 dan 


68 INFOLINUX 05/2005 


versi mayor 1.3. Anda bisa menggunakan 

salah satu dari keduanya. Tapi sangat dian- 

jurkan Anda memakai versi 2.0. 

Mengapa kita harus memilih Apache? 
Tentu itu pertanyaan yang terfikir dalam be- 
nak Anda. Ya, tentu saja kita harus mempu- 
nyai alasan untuk segala hal, termasuk memi- 
lih Apache sebagai web server pilihan. Mung- 
kin daftar berikut bisa menjadi jawabannya. 
@ Arsitektur modular. 

@ Mendukung banyak sistem operasi, ter- 
masuk di dalamnya adalah Windows 
NT/2000/XP dan berbagai varian Unix. 

@ Mendukung IP versi 6 (Ipve). 

e Mendukung CGI (Common Gateway 
Interface) dan SSI (Server Side Include). 

@ Mendukung otentifikasi dan kontrol akses. 

@ Mendukung SSL (Secure Socket Layer) 
untuk komunikasi terenkripsi. 

e Konfigurasi yang mudah dipahami. 

@ Mendukung Virtual Host. 

# Pesan kesalahan multi bahasa dan bisa 
dimodifikasi. 


Instalasi Apache 

Proses instalasi dari paket binary, berbeda 
dalam berbagai distribusi atau distro Linux. 
Tergantung pada sistem pemaketan yang 
digunakan. Berikut ini pembahasan cara 
instalasi binary untuk tiga distro besar dan 
cara instalasi dari kode sumber. Untuk pem- 
bahasan selanjutnya akan kita pakai contoh 
instalasi dari kode sumber. Tujuannya, agar 
mudah diikuti dan seragam untuk berbagai 
variasi distribusi Linux. 


Debian Sarge 
Debian menggunakan sistem pemaketan 


www.infolinux.web.id 


.deb. Sistem pemaketan yang mudah tapi 
berbasis text ini memungkinkan untuk 
melakukan proses pendeteksian ketergan- 
tungan paket secara otomatis. Paket Apache 
versi 2.0 terdapat dalam CD kedua dari lima 
belas CDROM distribusi Debian. Dalam 
contoh ini dipakai versi unstable yang diberi 
nama kode Sarge. 

Untuk memasukkan daftar paket dari 
CD distro, gunakan perintah berikut ini: 
# apt-cdrom add 
Using CD-ROM mount point /cdrom/ 
Unmounting CD-ROM 
Pilsase 1isere @A Dis Tn "na 
drive and press enter 


Masukkan CD kedua ke dalam CD drive 
dan tekan tombol (Enter). Tunggu seben- 
tar, sistem Debian akan membaca informasi 
semua paket yang terdapat pada CD tersebut. 

Setelah proses tersebut selesai, jalankan 


perintah berikut: 

# apt-get install apache2 
Reading Package Lists... Done 
Building Dependency Tree... Done 


The following NEW packages will 
be installed: 
apache2 
0 upgraded, 1 newly installed, 
8 to remove and 9 not upgraded. 
Need to get 9B/31.2kB of 
archives. 
After unpacking 77.8kB of 
additional disk space will be 
used. 
Media Change: 
disc labeled 
“Debian GNU/Linux testing 


Please insert the 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


.Sarge - Official Snapshot 1386 
Binary-2 (20041225)”in the drive 
“/cdrom/?' and press enter 


Masukkan CD ROM kedua distribusi 
Debian Sarge, kemudian tekan (Enter). 
Setelah selesai jalankan skrip untuk men- 
jalankan server web. 

# /etc/init.d/apache2 start 


Fedora Core 3 

Fedora Core 3 adalah proyek lanjutan dari 

Red Hat setelah Red Hat versi 9.0. Yang 

berarti juga memakai sistem pemaketan pe- 

rangkat lunak sama dengan Red Hat yaitu 

RPM (RedHat Package Manager). Untuk 

menginstal paket Apache, Anda memerlu- 

kan CD pertama distribusi Fedora Core 3. 
Masukkan CDROM pertama tersebut, 

aktifkan terminal dan jalankan perintah: 

# mount /media/cdrom/ 

# rpm -ivh /media/cdrom/Fedora/ 

RPMS/httpd-2.0.52-3.1386.rpm 


Menjalankan server Apache dengan cara 
menjalankan skrip: 
# /etc/init.d/httpd start 


Kemudian akses dengan browser web ke- 
sukaan Anda ke http://localhost. 


Mandrake 10 
Seperti Fedora Core 3, Mandrake memakai 


sistem manajemen paket RPM. Karena me- 
mang Mandrake juga distro turunan dari 
Red Hat. Perbedaannya pada pemaketannya 
saja. 

Untuk menginstall Apache di Mandrake 
sangat mudah dengan menjalankan perin- 
tah berikut di terminal (masukkan CD yang 
diminta dan tekan tombol (Enterj, maka 
pengecekan dependensi dan proses instalasi 
akan dijalankan oleh URPMI): 

# urpmi apache2 

To satisfy dependencies, the 
following packages are going to 
be installed (1 MB): 
apache-conf-2.0.48-2mdk.i586 
apache2-2.9.48-6mdk.i586 
apache2-common-2.9.48-6mdk.i586 
apache2-modules-2.9.48-6mdk.i586 
Is this OK? (Y/n) Please insert 
the medium named “Mandrakelinux 
19.0 Official Download CD 1” on 
device (/dev/hdcl 

Press Enter when ready... 
installing /mnt/cdrom/Mandrake/ 
RPMS/apache2-modules-2.9.48- 
6mdk.i586.rpm /mnt/cdrom/ 
Mandrake/RPMS/apache-conf - 
2.0.48-2mdk.i586.rpm /mnt/ 
cdrom/Mandrake/RPMS/apache2- 
2.90.48-6mdk.i586.rpm /mnt/cdrom/ 
Mandrake/RPMS/apache2-common - 
2.0.48-6mdk.i586.rpm 
Preparing... 


“Test Page for Apache Installation - Mozilla Firefox 


| File Edit View Go Bookmarks Tools Help 


Ui Firefox Help (1 Firefox Support | 3Plug-in FA9 


Ha | http:/localhost/ 


If you can see this, it means that the installation of the Apache web server software on this system was successful. 
You may now add content to this directory and replace this page. 


r 


Seeing this instead of the website you expected? 


This page is here because the site administrator has changed the configuration of this web server. Please contact 
the person responsible for maintaining this server with guestions. The Apache Software Foundation, which 
wrote the web server software this site administrator is using, has nothing to do with maintaining this site and cannot 


help resolve configuration issues. 


r 


The Apache documentation has been included with this distribution. 


You are free to use the image below on an Apache-powered web server. Thanks for using Apache! 


Sea PACHE 


| Done 


Gambar 1. Test Page web server Apache. 


www.infolinux.web.id 


Apache Web Server 


1: apache2-common 


2:apache-conf 


3:apache2-modules 


4: apache2 


Untuk menjalankan server gunakan pe- 
rintah: 
# /etc/init.d/httpd start 


Instalasi dari kode sumber 

Proses instalasi dari kode sumber memang 
sedikit lebih merepotkan daripada instalasi 
dari paket-paket binary semacam rpm atau 
deb. Akan tetapi instalasi dengan cara ini ti- 
dak bergantung dari distro Linux yang Anda 
pakai. Jadi bisa dipastikan berjalan di semua 
distribusi. 

Sebelum melakukan proses instalasi meng- 
gunakan kode sumber sebaiknya Anda periksa 
sistem Linux Anda apakah sudah terinstal 
semua perangkat lunak dalam kategori “deve- 
lopment”. Karena ini akan diperlukan dalam 
proses kompilasi. Anda tidak perlu takut-ta- 
kut melakukan kompilasi dari kode sumber. 
Karena dalam proses tersebut akan dilakukan 
pengecekan perangkat lunak yang diperlukan. 

Bila terjadi kegagalan, perhatikan pesan 
kesalahan yang terakhir. Penyebab kesala- 
han yang umum adalah belum terinstalnya 
paket pengembangan yang diperlukan. 

Sebelum melakukan proses kompilasi, 
dapatkan terlebih dahulu file kode sumber 
yang diperlukan dari url berikut: 

http://apache.the.net.id/httpd/ 
httpd-2.9.52.tar.bz2 


Jika url tersebut tidak bisa diakses, Anda 
bisa mencari mirror-mirror lain dari situs- 
situs resmi Apache. Salin file tersebut ke di- 
rektori /usr/local/src/. 

# cp httpd-2.9.52.tar.bz2 /usr/ 
loca1/src/ 


Setelah itu ikuti langkah-langkah berikut: 
1. Uraikan file terkompresi di direktori / 

usr/local/src/ 

# cd /usr/local/src/ 

# tar -xjvf httpd-2.90.52.tar. 

bz2 


INFOLINUX 05/2005 69 


Apache Web Server 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


2. Konfigurasi kode sumber sesuai dengan 
lingkungan pengembangan di komputer 
tempat Anda bekerja. 

# cd httpd-2.0.52/ 
# ./configure --prefix-/usr/ 
local/apache --enable-so 


Dengan konfigurasi ini root direktori 
httpd server akan terletak pada direktori 
/usr/local/apache/. Pilihan --enable-so, 
mengaktifkan dukungan terhadap modul 
shared object. Tujuannya agar nanti Anda 
bisa menambahkan modul-modul DSO 
(Dynamic Shared Object). DSO adalah 
modul-modul Apache yang diletakkan 
dalam file-file terpisah, tidak dikompilasi 
ke dalam Apache web server itu sendiri. 
Modul-modul tersebut bisa dimuat ke- 
tika Apache dijalankan. 
Yakinkan dalam proses ini tidak ada ma- 
salah sebelum Anda melanjutkan ke tahap 
selanjutnya. Dan kegagalan yang sangat 
mungkin terjadi adalah di tahap ini. 

3. Jalankan proses kompilasi dan instalasi. 
# make 
# make install 


Perintah make akan mengompilasi semua 
kode sumber, kemudian perintah make 
install akan menyalin program-program 
hasil kompilasi ke direktori masing-ma- 
sing sesuai tempat yang telah ditentukan 
pada proses konfigurasi. 

4. Salin skrip startup ke direktori startup. 
# cp support/apachectl /etc/ 
init.d/ 

# chmod 755 /etc/init.d/ 
apachectil 


Jika direktori /etc/init.d/ tidak ada dalam 
distribusi Linux And a, lewati saja lang- 
kah ini. 
5. Jalankan server web Apache dengan pe- 
rintah berikut: 
# /etc/init.d/apachectl start 


Jika distro yang Anda pakai tidak memi- 
liki direktori /etc/init.d/ gunakan perin- 
tah ini: 

# /usr/local/apache/bin/ 
apachectl start 


Kemudian coba akses dengan browser 
alamat http://localhost. Mestinya Anda su- 


70  INFOLINUX 05/2005 


dah bisa melihat halaman “Test Page for 
Apache” seperti ditunjukkan pada gambar 
1. Tambahkah perintah ini ke dalam file / 
etc/rc.local agar setiap kali sistem booting, 
server web akan dijalankan. 


Konfigurasi Apache 


Apache mempunyai direktori-direktori 
khusus. Masing-masing digunakan untuk 
keperluan yang berbeda, yaitu: 

e conf/ untuk menyimpan file-file konfi- 
gurasi. 

@ logs/ untuk menyimpan file-file log. 

e htdocs/ untuk menyimpan dokumen- 
dokumen HTML dan yang lainnya yang 
akan diakses oleh pengunjung situs Anda. 

@# modules/ berisi module-module yang 
akan dimuat ke memory oleh Apache ke- 
tika diperlukan. 


@ cgi-bin/ berisi skrip-skrip CGI. 


Jika Instalasi dilakukan dari paket binary, 
letak masing-masing direktori ini tergantung 
pada kebijakan dari masing-masing distribusi 
Linux. Sebagai contoh letak direktori konfigu- 
rasi dan namanya ditunjukkan pada tabel 1. 

Selanjutnya kita akan membahaskonfigu- 
rasi Apache berdasarkan instalasi dari kode 
sumber. 


Konfigurasi web server untuk domain 
Anda mempunyai sebuah dornain, katakan 
domainku.lab. Dan Anda ingin membuat 
sebuah situs web dengan nama www.do- 
mainku.lab. Sengaja diambil contoh do- 
main yang tidak sesuai dengan top level 
domain, agar tidak mengacaukan jaringan 
yang sudah terstruktur dengan baik. Tentu 
saja untuk membuat web server yang bisa 
diakses oleh orang di seluruh dunia melalui 
Internet, Anda harus mendaftarkan domain 
di perusahaan-perusahaan pendaftaran 
nama domain. Dan tentu saja harus sudah 
dipersiapkan DNS server. Bagaimana cara 
mendaftarkan domain dan mempersiapkan 
DNS server tidak dibahas dalam tulisan ini. 
Sistem operasi Linux akan menerjemah- 
kan sebuah nama menjadi nomor IP, paling 
tidak bisa melalui dua cara, yaitu: 
e File /etc/hosts (hosts). 
e DNS server (bind). 


Urutannya diatur dalam file konfigurasi 
/etc/host.conf. Contoh isi file ini adalah: 


www.infolinux.web.id 


order hosts,bind 
multi on 


artinya komputer akan melakukan translasi 
nama ke nomor IP melalui file /etc/hosts 
terlebih dahulu. Jika gagal maka akan dicari 
dari DNS server. Tentu saja akan timbul per- 
tanyaan, dari mana komputer mendapatkan 
informasi? Informasi ini didapatkan dari file 
/etc/resolv.conf atau resolver yang contoh 
isinya seperti berikut: 

nameserver 292.159.32.2 

nameserver 192.168.1.1 


Komputer akan mengirimkan perminta- 
an translasi pertama kali pada server den- 
gan nomor IP 202.159.32.2, jika gagal akan 
mengulang permintaan ke server dengan 
nomor IP 192.168.1.1. 

Dalam kasus kita kali ini, kita cukup me- 
masukkan nama web server kita dalam file 
/etc/hosts. Tambahkan baris berikut dalam 
file tersebut. 

192.168.1.192 www.domainku.lab 
D Misalkan nomor IP komputer kita adalah 
192.168.1.192. 


Terlebih dahulu cek apakah nama ini 
bisa diterjemahkan ke nomor IP yang benar 
dengan perintah ping. 

# ping -c3 www.domainku.lab 
PING www.domainku.lab (192.168. 
1.192) 56(84) bytes of data. 

64 bytes from www.domainku. 

lab (192.168.1.192): icmp seg-1l 
tt1-64 time-9.052 ms 

64 bytes from www.domainku. 

lab (192.168.1.192): icmp seg-2 
tt1-64 time-9.948 ms 

64 bytes from www.domainku. 

lab (192.168.1.192): icmp seg-3 
tt1-64 time-9.059 ms 


--- www.domainku.lab ping 


Table 1. Letak konfigurasi web server Apache. 


Distribusi Letak File Konfigurasi 
Debian Sarge | /etc/apache2/ 

Fedora /etc/httpd/ 

Mandrake /etc/httpd/ 

Kompilasi dari 

kode sumber | /usr/local/apache/conf/ 
(-tar.gz) 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


403 Forbidden - Mozilla Firefox 


File Edit View Go Bookmarks Tools Help 


&-»-8 Cc 


ai Ia http:/www.domainku.lab/ 


MI | 


| (3 Firefox Help (Firefox Support | Plug-in FAO 
8 
Forbidden 


You don't have permission to access /on this server. 


Apache/2.0.52 (Unix) Server at www.domainku.lab Port 80 


Gambar 2. Pesan larangan akses dokumen web. 


Mozilla Hirefox 


—!2/X 


IKI 
p 


al Ia http://www.domainku.lab/ 
u u u 


Ini web server www.domainku.lab 


Gambar 3. Hasil tampilan web browser setelah web server selesai dikonfigurasi. 


statistics --- 

3 packets transmitted, 

3 received, 04 packet loss, 
time 1999ms 

rtt min/avg/max/mdev - 
9.948/9.953/9.059/9.0904 ms 


Selesai. Sekarang kita harus siapkan web 
servernya. 
Edit file konfigurasi Apache dengan edi- 
tor kesukaan Anda, misalnya vi. 
# vi /usr/local/apache/conf/ 
httpd.conf 


Semua karakter yang diawali dengan tanda 
sharp (#) dianggap komentar saja sampai akhir 
baris. Untuk mempermudah proses pengedi- 
tan gunakan fasilitas search editor vi pada 
mode perintah. Caranya adalah dengan me- 
ngetikkan karakter slash (/) diikuti katakunci 
yang ingin dicari. Misalnya, /ServerName. 

Untuk menentukan nama host web ser- 
ver, gunakan direktif ServerName. Seperti 
contoh ini, 

ServerName www.domainku.lab 


Ganti informasi administrator web server 
dengan direktif ServerAdmin. Ingat, gunakan 
alamat e-mail yang benar, agar jika terjadi 
masalah dengan web server Anda, pengun- 
jung akan tahu siapa yang harus dihubungi. 

Berikan tanda komentar pada baris lain 
yang mengandung kata kunci ini. 

ServerAdmin webmaster@domainku. 
lab 


Tentukan juga direktori utama yang di- 
petakan dengan nama host kita dengan di- 


rektif DocumentRoot. 
DocumentRoot “/home/httpd/htm1” 


Ketika pengunjung menuliskan nama 
host web server, maka yang diberikan adalah 
dokumen yang berada di direktori ini. Ja- 
ngan lupa membuat direktori ini. 

# mkdir -p /home/httpd/htmi 


Restart web server dengan menjalankan 
perintah berikut. 
# /usr/local/apache/bin/ 
apachectl restart 


Sebelum mencoba mengakses web 
server, kita sediakan terlebih dahulu doku- 
men html sederhana pada direktori /home/ 
httpd/html. 

# echo “Ini web server www. 
domainku.lab” 25 /home/httpd/ 
html/index.html 


Dan coba akses dengan browser de- 
ngan mengetikkan nama web server kita, 
yaitu www.domainku.lab. Jika browser me- 
nampilkan seperti gambar 2, Anda tidak 
perlu panik. 

Pesan larangan akses ini disebabkan 
karena direktori yang disebutkan dalam di- 
rektif DocumentRoot tidak bisa diakses oleh 
web server. Sedangkan web server secara de- 
fault dijalankan oleh user nobody. 

Perhatikan hasil perintah ps berikut. 

# ps axuf|grep httpd 

root 390521 0.0 0.2 
569 pts/l Sx 19:06 
N. grep httpd 
root 2113157, 


1829 
O:00 


0.8 0.6 3616 


www.infolinux.web.id 


Apache Web Server 


1792 Ss 16:15 9:99 
/usr/local/apache/bin/httpd -k 

start 

nobody 29977 09.9 @.7 3616 

1994 ? S 18:56  @:90 
N /usr/local/apache/bin/httpd 

-k start 

nobody 29978 9.9 9.7 3616 

1816 ? S 18:56  @:99 
N /usr/local/apache/bin/httpd 

-k start 

nobody 29979 9.9 9.7 3616 

1816 ? S 18:56  @:99 
N /usr/local/apache/bin/httpd 

-k start 

nobody 29989 9.9 9.7 3616 

1816 ? S 18:56  @:90 
N /usr/local/apache/bin/httpd 

-k start 

nobody 29981 9.9 9.7 3616 

1816 ? S 18:56  @:90 
N /usr/local/apache/bin/httpd 

-k start 

nobody 39926 9.9 9.7 3616 

1816 ? S 18:56  @:99 
N /usr/local/apache/bin/httpd 

-k start 


Agar web server bisa mengakses direktori 
tersebut, ada dua cara: 
@ Mengubah kepemilikan direktori /home/ 
httpd/html menjadi milik user nobody, 
@ Mengubah hak akses direktori tersebut 
agar bisa diakses oleh user nobody. 


Gunakan perintah chown untuk me- 
ngubah kepemilikan direktori. 
# chown -R nobody /home/httpd/ 
htm1/ 


Untuk mengubah hak akses direktori gu- 
nakan perintah chmod. 
# chmod 755 /home/httpd/ 
# chmod 755 /home/httpd/html/ 


Gunakan salah satu saja dari alternatif 
tersebut, kemudian akses lagi web server 
dengan browser. Seharusnya browser akan 
menampilkan hasil seperti ditunjukkan pa- 
da gambar 3. 

Selesai. Tugas selanjutnya bagi Anda 
adalah membangun situs Anda sendiri de- 
ngan format HTML. Selamat bekerja! 
Salman AS (sas@salman.or.id) 


INFOLINUX 05/2005 71 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Wx dan Perancangan 
User Interface 


Bagian 1 dari 2 Artikel 


Pada artikel sebelumnya, kita telah membahas dasar-dasar penggun: 


pe 


rograman GUI multiplatform. Artikel kali ini dan sambungannya akan membahas berbagai 
topik-topik lanjutan seperti penggunaan internationalization, pembuatan tip of the day, 
dan bekerja dengan form-form MDI. Selamat mengikuti! 


ustaka wx dapat Anda gunakan untuk 
P membuat aplikasi yang serius. Banyak 

sekali aplikasi GUI yang dibangun 
menggunakan pustaka multiplatform ini. Di 
pembahasan sebelumnya, kita banyak mem- 
bahas alasan penggunaan wx sampai contoh 
program wx yang sederhana. Di artikel sebe- 
lumnya, kita membahas pula separasi class 
dalam setiap file serta separasi deklarasi dan 
tubuh class. Dasar yang kita bahas sebelum- 
nya akan kita gunakan dalam artikel kali ini. 

Di pembahasan sebelumnya, secara seki- 
las kita telah membahas penggunaan bebe- 
rapa widget seperti button, statusbar, menu, 
dan text control. Wx menyediakan banyak 
sekali widget dasar dan lanjutan yang bisa 
Anda gunakan. 

Dalam merancang UI, aplikasi yang baik 
haruslah berpatokan pada panduan interak- 
si manusia dan komputer yang baik. Dalam 
penggunaan widget saja, ada banyak pato- 
kan yang bisa kita jadikan sebagai panduan 
dalam mengembangkan aplikasi. Salah sa- 
tunya adalah dasar pemilihan widget untuk 
tugas tertentu. Sebagai contoh, apabila user 
harus memasukkan input dan nilai input 
tersebut bisa merupakan pilihan terbatas, 
maka sebaiknya kita mempergunakan wid- 
get seperti combobox daripada inputbox. 

Di artikel ini, kita akan banyak mem- 
fokuskan diri pada isu seputar pengemba- 
ngan user interface. Termasuk di dalamnya 
adalah penggunaan i18n, tip of the day dan 
mdi (pada edisi berikut). Semua pemba- 
hasan tersebut akan kita kupas untuk me- 
nyajikan program terbaik bagi user. 


72 INFOLINUX 05/2005 


Internationalization 

Umumnya, program-program yang kita 
gunakan disajikan dalam bahasa Inggris, se- 
laku bahasa Internasional. Oleh karena itu, 
pengguna komputer umumnya harus bisa 
berbahasa Inggris, minimal pasif. 

Namun di lain sisi, tidak semua user bisa 
berbahasa Inggris. Dan, jumlahnya banyak. 
Oleh karena itu, kita mengenal penggunaan 
bahasa lain dalam penyajian user interface. 
Pengguna dapat memilih bahasa yang di- 
kuasai untuk menggunakan suatu program. 

Kita mengenal istilah penyajian dalam 
berbagai bahasa ini sebagai internationaliza- 
tion (i18n) dan localization (110n). Masing- 
masing disebut i18n dan 110n karena ter- 
dapat 18 karakter antara huruf pertama dan 
terakhir dalam internationalization, serta 
terdapat 10 karakter antara huruf pertama 
dan terakhir dalam localization. 

Dahulu, ketika belum banyak pustaka 
yang datang bersama kemampuan i18n, 
banyak cara manual yang ditempuh ketika 
membangun suatu program yang mendu- 
kung banyak bahasa. Salah satunya adalah 
dengan menyajikan sebagian besar string 
yang ditampilkan kepada user sebagai kon- 
stanta, memasukkan ke dalam header dan 
selanjutnya, berbagai header untuk berbagai 
bahasa dibuat. Tergantung target, header 
yang bersesuaian akan digunakan. 

Cara lain yang digunakan adalah dengan 
menggunakan teks file dan mengasosiasikan 
isinya sebagai variabel atau konstanta un- 
tuk string yang ditampilkan ke user. Hal ini 
untuk mengurangi efek rekompilasi seperti 


www.infolinux.web.id 


yang ditemukan pada cara sebelumnya. 
Dengan penggunaan text file yang dibaca 
pada saat runtime, pengubahan tidak meng- 
haruskan adanya rekompilasi. 

Kedua cara ini dahulu banyak digunakan. 
Namun, kedua cara tersebut juga memiliki 
banyak kelemahan. Sebagai contoh, kedua 
cara tersebut sangatlah manual dan tidak 
efisien. Selain itu, cara pemrograman pun 
haruslah disesuaikan. Bukan cara yang baik. 

Pustaka-pustaka modern seperti wx 
datang dengan kemampuan untuk mem- 
proses penggunaan bahasa. Cara yang di- 
gunakan juga sama seperti penggunaan 
pustaka modern lain. User cukup menyaji- 
kan file-file bahasa pendukung dan program 
secara otomatis akan mengganti teks yang 
ditampilkan kepada user sesuai bahasa yang 
dipilih. File-file tersebut dibuat khusus dan 
disajikan dalam format binari. Sementara, 
cara pemrograman pun tidak berbeda jauh. 
Kita hanya perlu mempergunakan macro 
tertentu. Urusan membaca file bahasa, 
penggantian teks dan lain sebagainya tidak 
perlu kita pikirkan lagi. 

Berikut ini adalah langkah-langkah dalam 
mempergunakan pemilihan bahasa, dalam 
contoh program yang sangat sederhana. 


Langkah 1: mempersiapkan program 
sederhana 

Kita akan membuat program sederhana, 
yang terdiri dari satu form, dengan sebuah 
menu, text control dan status bar, yang 
masing-masing akan menampilkan teks di 
dalamnya. Teks tersebut akan berganti se- 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


suai bahasa yang dipergunakan. Begitu juga 

dengan menu dan sub menu di dalamnya. 

Sebutlah program ini sebagai hello world. 
Berikut ini adalah file-file yang digu- 

nakan: 

e helloword.cpp sebagai tubuh class dari 
aplikasi. 

e helloword.h sebagai deklarasi class dari 
aplikasi. 

e MainFrame.cpp sebagai tubuh class 
frame utama. 

e MainFrame.h sebagai deklarasi class 
frame utama. 

e makefile.unx sebagai makefile. 


Setelah kompilasi dilakukan, akan ter- 

bentuk file-file sebagai berikut: 

e helloword.o sebagai objek hasil kompi- 
lasi class wxHelloWorld. 

@ MainFrame.o sebagai objek hasil kompi- 
lasi class wxMainFrame. 

e helloworld sebagai binary aplikasi. 


isi helloworld.h: 
#ifndef HelloWorld H 
#define HelloWorld H 


class wxHelloWorid : public 
wXApp 
1 
public: 

virtual bool OnInit (): 
5: 


Hello World 


Berkas 


DECLARE APP (wxHelloworld) 
#endif // HelloWorld H 


isi helloword.cpp: 

#include «wx/wx.hs 
#include “helloworld.h” 
#include “MainFrame.h” 


IMPLEMENT. APP (wxHelloWorid) 


bool wxHelloWworld :: OnInit () 


t 


wxMainFrame “frame —- new 
wxMainFrame ( (“Hello World”), 
wxPoint (59,59), wxSize 
(290,200)): 


frame -2» Show (TRUE):, 
SetTopWindow (frame), 


return TRUE, 
hg 
isi MainFrame.h: 
#ifndef MainFrame H 


#define MainFrame H 


enum 


Hola hola 


Tentang program Hello Woles 


P Contoh Aplikasi Hello World v0.1 


Contoh i18n. 


www.infolinux.web.id 


MENU @UIT, 
MENU. ABOUT, 


kB 


class wxMainFrame : 
wXFrame 
1 
public: 
wxMainFrame (const 
wxString &title, const wxPoint 
&pos, const wxSize &size), 
void Onluit 
(wxCommandEvent &event): 
void OnAbout 
(wxCommandEvent &event): 


public 


protected: 
DECLARE EVENT TABLE (): 


private: 
wxMenuBar “menubar, 
wxMenu “FileMenu, 
wxTextCtri “textctri, 


hati 


#endif// MainFrame H 


isi MainFrame.cpp: 
#include £wx/wx.h» 
#include “MainFrame.h” 


BEGIN EVENT TABLE (wxMainFrame, 
wxFrame) 

EVT MENU (MENU OUIT, 
wxMainFrame :: Onduit) 

EVT MENU (MENU ABOUT, 
wxMainFrame :: OnAbout) 
END EVENT TABLE () 


wxMainFrame :: wxMainFrame 
(const wxString &title, const 
wxPoint &pos, const wxSize 
&size): 
wXFrame ( (wxFrame 

«) NULL, -1, title, pos, size ) 
1 

CreateStatusBar (2), 

SetStatusText ( (“Hello 
Wor1d”)): 


INFOLINUX 05/2005 73 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


& Applications Actions es Pa 


Thu Mar 24, 4:01 PM @) 


wxWidgets Home - Mozilla Firefox saji 


“cpp-oR: 
$(CXX) -c “wx-config -- 
cxxflags ” -o $@ $« 


File Edit View Go Bookmarks Tools Help 


@G-m- 59 Mm | Di http:/www.wewindows.org/ Ik @ co | 
Li Red Hat, Inc. LJ Red Hat Network (3Suppot (Shop (Products (Training 
| CG wesnoth-0.8.11-higfight.ipg UPEG 1... | || poedit 


wx Widge 


Tai 


Li wxwidgets Home 


(3 @llMs $ (PROGRAM) 

na net enaan 

Download Do Miytheselinke: $ (PROGRAM): $ (OBJECTS) 
Tera An open source Ci GUI framework to make cross-platform programming an $(CXX) -0 $ (PROGRAM) 


child's play. Well, almost. ) Semen shots La 
D Why choose wxWidgats? 
D who uses wxWidgets? 
D Satitied uses 

) Feedback 


Documentation 


$(OBJECTS) “wx-config --libs' 


This site is intended to help you get the most out of wxWidgets, a product 


Support 
that has been used by companies, academics and govemment 


sabda organisations around the world since 1992. Read what it's all about, and | Nows 
Contributions what people are saying about it. Y Reviowsand Artcks 2 
P maMigate FAOS clean: 
Sada Our wxPalmOS porting challenge has been won by Wililam Osbx Ban Sa Ya 
ur wxPalmOS porting challenge has been won by Wililam Osborne, Kena Bra 
dala on 2004-10-14. Congratulations Wililam! "Hallo waris" in vWidgats rm -f .0 $( PROGRAM) 
Shop P Documentation 
Ona Making a case for wxWidgets in your organisation? Check out our offer to EA 
help support your position. 1 . 
Vacancies Aa Penjelasan program: 


) The weWidasts licance 

P Howto kam wxWidgets 
P writing dabg-based apps: 
D wewidgets and Linux 

P implementing on-line hep 
D witing installer 

D Using OpenGL with weWidgets |) 
D Pibtting with wxWidgots 

Y Gompiing Windows apps on Linux! 


What Is wxWidgets? 

wxWidgets gives you a single, easy-to-use API for writing GUI applications on multiple platforms. Link with 
the appropriate library for your platform (Windows/Unix/Mac, others coming shortly) and compiler (almost 
any popular C4 compiler), and your application will adopt the look and feel appropriate to that platform. On 
top of great GUI functionality, wxWidgets gives you: online help, network programming, streams, clipboard 
and drag and drop, multithreading, image loading and saving in a variety of popular formats, database 


e Kita telah mempersiapkan program un- 
tuk dukungan multibahasa. 
Tidak ada yang berbeda dengan program 


support, HTML viewing and printing, and much much more. 


| I@ weWidgets Home - Mozilla Firefox TI | | 
Situs web wx. 
&wxMainFrame :: OnAbout), 
menubar — new wxMenuBar, 
Ih: 
FileMenu —- new wxMenu, 
FileMenu -2 Append (MENU 
ABOUT,  (“&About”), (“Show void wxMainFrame :: Onluit 
aboutMino Ds (wxCommandEvent &event) 
FileMenu -2 t 
AppendSeparator (), Close (TRUE):, 
FileMenu -2 Append (MENU 13 
AVIT, (“&0uit”), (“luit from 
appimication- ne void wxMainFrame :: OnAbout 


menubar -2 Append 
(FileMenu,  (“&File”)): 


SetMenuBar (menubar): 


textctrl - new wxTextCtri 
Gn Seri nge 
(“Halo”)), wxDefaultPosition, 
wxDefaultSize, wxTE MULTILINE): 


Connect (MENU OUIT, 
WXEVT. COMMAND MENU SELECTED, 
(wxObjectEventFunction) 
&wxMainFrame :: Onluit): 

Connect (MENU ABOUT, 
WXEVT. COMMAND MENU SELECTED, 
(wxObjectEventFunction) 


74 INFOLINUX 05/2005 


(wxCommandEvent &event) 


t 


wxMessageBox ( (“Hello 
World Example v9.1”), (“About 
Hello World”), wxOK | wxIlON 
INFORMATION, this): 
h: 


isi makefile.unx: 
CXX — $(shel1 wx-config --cxx) 


PROGRAM - helloworid 


0BJECTS - helloworld.o 
MainFrame.o 


# implementation 


“SUFPIKES$ SOmM-CPP 


www.infolinux.web.id 


satu bahasa. Yang berbeda hanyalah 
(0 yang diguna- 
kan untuk mengapit teks yang ingin kita 


penggunaan macro 
tampilkan. 

e Dengan demikian, sebagai kesimpulan, 
untuk mempersiapkan program untuk 
dukungan multibahasa atau il8n, apa 
yang perlu dilakukan pada mempergu- 
nakan macro. (),. T() atau wxT() dalam 
penulisan string yang ingin ditampilkan 
kepada user. Umumnya, apabila kita ti- 
dak mempergunakan unicode, maka kita 
hanya perlu mempergunakan (). wxT() 
dan T() umumnya dipergunakan un- 
tuk dukungan unicode. wxT() dan T() 
sebenarnya sama saja dan dihadirkan 
untuk kompatibilitas dengan programer 
Windows. 


Langkah 2: mempersiapkan message catalog 
Kita asumsikan bahwa kita akan membuat 
program untuk dua bahasa: Inggris dan In- 
donesia. Katalog untuk bahasa Inggris tidak 
perlu kita buat karena kita sudah memper- 
gunakan bahasa Inggris di dalam kode pro- 
gram. Kita sebut bahasa Inggris ini sebagai 
bahasa default. Katalog yang perlu kita buat 
hanyalah katalog untuk bahasa Indonesia. 
Untuk itu, Anda akan membutuhkan 
program gettext. Program ini tersedia dalam 
hampir semua semua distribusi Linux. Beri- 
kut ini adalah langkah-langkah dalam pem- 
buatan katalog. 
e pembuatan direktori bahasa untuk me- 
nampung katalog. Gunakan kode negara 
sesuai ISO 3166. Sebagai contoh, karena 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


kita akan membuat direktori untuk ba- 
hasa Indonesia, maka kita akan membuat 
direktori id di bawah direktori program 
kita. 

$ mkdir id 

S#ediMid 


e Program gettext selanjutnya akan me- 
ngambil teks di dalam program kita 
$ xgettext -C -n -k  -o 
helloworld.po ../“.cpp 


Perhatikan bahwa -C digunakan untuk 
menandakan bahwa kita ingin membuat 
katalog untuk bahasa pemrograman 
C--. Opsi -k digunakan untuk menan- 
dakan nama macro yang digunakan 
(dalam hal ini kita mempergunakan ). 
Opsi -o digunakan untuk nama file ke- 
luaran. Setelah program ini dijalankan, 
kita akan memiliki file helloword.po di 
dalam direktori id kita. 


e Mengedit file helloword.po 
Kita selanjutnya akan mengedit file hello- 


word.po kita dengan editor favorit. Beri- 
kut ini adalah contoh helloword.po milik 


penulis setelah diedit. 

# SOME DESCRIPTIVE TITLE. 

# Copyright (C) YEAR THE 
PACKAGE?S COPYRIGHT HOLDER 
# This file is distributed 
under the same license as the 
PACKAGE package. 

# FIRST AUTHOR 
SEMAIL@ADDRESS-, YEAR. 

# 

#, fuzzy 

msgid “” 

msgser 
“Project-Id-Version: PACKAGE 
VERSION n?” 
“Report-Msgid-Bugs-To: An” 
“POT-Creation-Date: 2994-12- 
11 12:48407001n” 
“PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA 
HO:MI4#ZONENn” 
“Last-Translator: FULL NAME 
SEMAIL@ADDRESSANn” 
“Language-Team: LANGUAGE 


SLL@li.orgeAn” 
“MIME-Version: 1.9Nn” 
“Content-Type: text/plain, 
charset-CHARSETNn” 
“Content-Transfer-Encoding: 
8bitin” 


#: ../helloworid.cpp:11l ../ 
MainFrame.cpp:14 

msgid “Hello World” 

msgstr “Hello World” 


#: ../MainFrame.cpp:209 
msgid “&About” 
msgstr “&Tentang program” 


#: ../MainFrame.cpp:209 
msgid “Show about info...” 
msgstr “Tampilkan informasi 
program” 


#: ../MainFrame.cpp:22 
msgid “&40uit” 
msgstr “&Keluar” 


ular & In-House Training 


ERKUALITAS & TERPERCAYA 


Internet, 


@ Internet Standard 
@ Desain WEB Standard (HTML) 
@ Desain WEB Terpadu 
(HTML, CSS, Javascript, PHP, MySOL) 
@ Pemrograman WEB dgn PHP 
@ Java Script 
@ Pemrograman Java (Fundamental) 
@ Pemrograman WEB dgn Java 
@ SOL dgn PostgreSOL 
@ Pemrograman Phyton 


Linux 
Pemrograman & DataBASE fe | inux Basic User & X-Window 


@ Aplikasi Perkantoran with 
OpenOffice 


@ Database dim Genus 
(“Access” for LINUX) 


@ Linux SysAdmin & Networking 
Visual Basic 6.0 


@VB Standard 
@VB Intermediate # SOL 


memanas AutoCAD 
Aplikasi Bisnis (s AutoCAD Fundamental 
@ Aplikasi Bisnis 1 @ AutoCAD 3D Special 


indows, Word, Excel) 
@ Aplikasi Bisnis 2 
(PowerPoint, Access, 
LAN, Internet) | 


http://www.nurulfikri.com | 


Teknisi Komputer 


@ Merakit PC & Membangun | 
LAN (Intranet) 


JI 
info@nurul 
R/Fax. 
a 
&/Fax. 


ikri.com 


PRODUK LAIN III 


@ Program Profesi 1 & 2 Tahun 
&@ Program Intensif Linux Profesional 
@ Kerjasama Pend. Komputer Sekolah 
@ System Support 

(Migrasi & Linux Solution) 


JADUAL 


“fi Senin s.d. Kamis 


z Jam: 08.00 s.d 12.00 WIB. 
Z Jam: 12.30 s.d. 18.00 WIB. 


FASILITAS 


Ruang kuliah full AC & 


Tiap peserta 1 PC 9 
Min PIII, Ram 128 
Network 4 Multimedia 


Internet 9 

Modul pelatihan 9 
Block notes & 
Disket 9 
Sertifikat & 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


#: ../MainFrame.cpp:22 

msgid “Ouit from 

appikica long 

msgstr “Keluar dari aplikasi” 


#: ../MainFrame.cpp:24 
msgid “&File” 
msgstr “4Berkas” 


#: ../MainFrame.cpp:29 
msgid “Halo” 
msgstr “Hola hola” 


#: ../MainFrame.cpp:44 

msgid “Hello World Example 
v9.1” 

msgstr “Contoh Aplikasi Hello 
World v9.1” 


#: ../MainFrame.cpp:44 

msgid “About Hello World” 
msgstr “Tentang program Hello 
Wor1d” 


Membuat message catalog 


$ msgfmt -o helloworld.mo 
helloworld.po 


Setelah perintah ini dilakukan, Anda 
akan mendapatkan sebuah file helloword. 
mo. Ini adalah message catalog bahasa In- 
donesia untuk program ini. 

Sampai di sini, pembuatan message cata- 
log telah selesai. Anda dapat melakukan cara 
serupa untuk bahasa lain. Hanya, untuk cara 
yang lebih mudah, barangkali Anda ingin 
mempergunakan program poedit (http:// 
poedit.sourceforge.net) yang dibuat oleh Va- 
clav Slavik aclav.slavik@matfyz.cz», salah 
satu developer Wx. Dengan menggunakan 
poedit, proses pembuatan message catalog 
akan menjadi jauh lebih mudah. 

Satu catatan. Terkadang, Wx sendiri juga 
memiliki teks-teks yang ditampilkan kepada 
user. Contoh yang paling baik adalah teks 
yang dipergunakan dalam Open file dialog. 
Kata-kata seperti show hidden file adalah ba- 
hasa Inggris. Dan, akan terlihat jelek sekali 
apabila suatu program menggunakan ber- 
aneka ragam bahasa sekaligus. Solusinya, 
dalam membuat message catalog, Anda juga 
perlu membuat katalog bahasa yang ingin 


76 INFOLINUX 05/2005 


digunakan untuk standard wx (file-file .po 
ini datang bersama wx). 


Langkah 3: memodifikasi program untuk 
menggunakan message catalog 

Kita akan memodifikasi file helloword.h 
menjadi berikut ini (penebalan pada pe- 
rubahan atau penambahan): 

#ifndef HelloWorld H 

#define HelloWorld H 


class wxHelloWorid : public 
wXApp 
il 
public: 

virtual bool OnInit ():, 
protected: 

wxLocale locale, 
5: 


DECLARE APP (wxHelloWorld) 
#endif // HelloWorld. H 


Kita akan memodifikasi file helloword. 
cpp menjadi berikut ini (penebalan pada 
perubahan atau penambahan): 

#include xwx/wx.h2 
#include “helloworld.h” 
#include “MainFrame.h” 


IMPLEMENT. APP (wxHelloworld) 


bool wxHelloWorld :: OnInit () 
1 
const wxString langsI1 - 
1 
. (“(System default)”), 
- (“Bahasa Indonesia”), 
3 
SetExitOnFrameDelete( FAL 
SE) 


int Ing — 
wxGetSingleChoiceIndex( 
(“Please choose language:”), 
- (“Language”), WXSIZEOF(langs), 
langs): 

SetExitOnFrameDelete(TR 
UE 


www.infolinux.web.id 


switch (Ing) 


1 
case 9: locale. 
Init (wxLANGUAGE DEFAULT): break: 
case 1: locale. 


Init (wxLANGUAGE INDONESIAN): 
break: 


hg 


locale.AddCatalog( 
(“hellowor1d”)): 


wxMainFrame “frame — 
new wxMainFrame ( (“Hello 
World”), wxPoint (59,59), wxSize 
(200,208), locale): 


frame -2» Show (TRUE):, 
SetTopWindow (frame), 


return TRUE: 
kb: 


Kita akan memodifikasi file MainFrame. 
h menjadi berikut ini (penebalan pada pe- 
rubahan atau penambahan): 
#ifndef MainFframe H 
#define MainFframe H 


enum 
t 
MENU OUIT, 
MENU ABOUT, 
18 
class wxMainFrame : public 
wxFrame 
1 
public: 


wxMainFrame (const 

wxString &title, const wxPoint 
&pos, const wxSize &size, 
wxLocale &locale): 

void Onduit 
(wxCommandEvent &event): 

void OnAbout 
(wxCommandEvent &event): 

wxLocale &locale, 


protected: 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Thu Mar 24, 4:01PM @)) 


- ak 


& Applications Actions “Ss A8 
“ poedit - Mozilla Firefox 
File Edit View Go Bookmarks Tools Help 


G- m T s8 (x Ai (Ia http-//www.poedit.org/ kl oco | 
Li Red Hat, Inc. L) Red Hat Network (Support (Shop Products (Training 
(Li wesnoth-0.8.TI-bigfight.jpg UPEG 1... | LI poedit Hi weWidgets Home 


(wxObjectEventFunction) 


&wxMainFrame :: Onluit), 
Connect (MENU ABOUT, 
WXEVT. COMMAND MENU SELECTED, 
5 (wxObjectEventFunction) 
&wxMainFrame :: OnAbout), 


PI 


ba 


News Ads by Goooooogle. 


About poEdit Jaa Tai 
Transiations 

Note: This is not a free 
service. Unconditional 
Money Back Guarantee 
www.aadake.com 


poEdit is cross-platform gettext catalogs (.po files) editor. It is built with wxWidgets 
toolkit and can run on any platform supported by it (although it was only tested on 
Unix with GTK4 and Windows). It aims to provide more convenient approach to 
editing catalogs than launching vi and editing the file by hand. 


void wxMainFrame :: Onluit 
(wxCommandEvent &event) 


UltraEdit-32 Text Editor 

Powerful text, HEX, ( 
HTML, Unicode editor with 
SFTP, opens files »4GB. 


Features 


Here is a brief features list: 


Close (TRUE): 


@ Unlike other catalogs editors, poEdit shows data in very compact way. ww-utmadi.com 2 
Entries are aranged in a list, so that you can easily navigate large catalogs 5 , 
and immediately get an idea about how big part of the catalog is already 
translated, what needs translating and which parts are only translated in a LETS. 


"fuzzy" way. 
@ Runs on Unix and Windows systems. 
@ Plural forms support. (1.3.0) 
@ Features whitespaces highlighting. 
@ Fuzzy and untranslated records are highlighted and displayed at the top of 


Japanese-English 
Translation Service 
www.ja-biz/JEL.html 


the list, 


Done 


“& || poedit - Mozilla Firefox 
Situs web poedit. 


DECLARE EVENT TABLE ():, 


private: 
wxMenuBar “menubar, 
wxMenu “FileMenu, 
wxTextCtri “textctri,: 


ba 
#endif// MainFrame H 


Kita akan memodifikasi file MainFrame. 
cpp menjadi berikut ini (penebalan pada 
perubahan atau penambahan): 

#include swx/wx.h2 
#include “MainFrame.h” 


BEGIN EVENT TABLE (wxMainFrame, 
wXxFrame) 

EVT MENU (MENU OUIT, 
wxMainFrame :: On0uit) 

EVT. MENU (MENU ABOUT, 
wxMainFrame :: OnAbout) 
END EVENT TABLE () 


wxMainFrame :: wxMainFrame 
(const wxString &title, const 
wxPoint &pos, const wxSize 
&size, wxLocale &1): 

wxFrame ( (wxFrame 
«) NULL, -1, title, pos, size), 


( 


locale (1) 
1 
CreateStatusBar (2), 
SetStatusText ( (“Hello 
Wor1d”)): 


menubar — new wxMenuBar, 

FileMenu —- new wxMenu, 

FileMenu -2» Append (MENU 
ABOUT, - (“&About”), (“Show 
abolLMinoe 

FileMenu -2 AppendSeparator 
@ 

FileMenu -2» Append (MENU 
(War Ae AS ountie Aiu 
appiiicailoneeOn: 


menubar -2 Append 
(FileMenu, . (“&File”)), 

SetMenuBar (menubar), 

textctrl - new wxTextCtri 
(elanis Si Sae (5 
(“Halo”)), wxDefaultPosition, 


wxDefaultSize, wxTE MULTILINE): 


Connect (MENU OUIT, 
WXEVT. COMMAND MENU SELECTED, 


www.infolinux.web.id 


void wxMainFrame :: OnAbout 
(wxCommandEvent &event) 
1 

wxMessageBox ( (“Hello 
World Example v9.1”), (“About 
Hello World”), wxOK | wxICON 
INFORMATION, this): 


18 


Penjelasan: 

@ Secara umum, kita memang menambah- 
kan atribut locale bertipe wxLocale ke 
dalam kedua class. 

e Kita mengubah constructor untuk wx- 
MainFrame dengan menambahkan 
atribut locale. 

e Kita juga menambahkan pilihan bahasa 


pada saat program dijalankan. 


Langkah 4: kompilasi, jalankan, dan selesai 
Lakukanlah kompilasi seperti biasa. Pada 
saat program dijalankan, pemilihan ba- 
hasa akan disajikan kepada user. tergan- 
tung pada bahasa yang dipilih, program 
akan mempergunakan katalog yang ber- 
sesuaian. 

Program ini masih memiliki kekura- 
ngan. Hal ini karena beberapa bagian pada 
helloword.cpp belum dimasukkan sebagai 
katalog. 

Pada program sesungguhnya, bahasa yang 
dipilih oleh user akan disimpan di dalam file 
konfigurasi. Wx telah menyediakan pustaka 
untuk penanganan file konfigurasi. 

Di edisi depan, kita akan melanjutkan 
dengan tip of the day dan form MDI.0 
Noprianto (noprianto@infolinux.co.id) 


INFOLINUX 05/2005 77 


Info Harga 


FIBRE / GIGABIT SWITCH 3COM 3C1670800 OfficeConnect Gigabit Switch 8 $ 175 
3COM 3C16478 3Com Baseline(r) Switch 2816 , 16-port, 10/100/1000Mbps, $ 569 3COM 3C16790 OfficeConnect Dual Speed Switch 5 port 10/100Base-TX $ 393 
unmanaged COM 3016792 OfficeConnect Dual Speed Switch 16 port 10/100 BaseT $ 813 
3COM 3C16479 3Com Baseline(r) Switch 2824 , 24-port, 10/100/1000Mbps, $ 819 COM 3016793 OfficeConnect Switch Sport 10/100Base-T, Autosensing $ 36 
unmanaged 3COM 3C16794 OfficeConnect Switch 8port 10/100Base-T, Autosensing $ 45 
3COM 3C16485 3Com Baseline(r) Switch 2816-SFP Plus , 16-port, $ 629 3COM 3C17203 SuperStack III Switch 4400 24 port 10/100, Manageable (8 stack) $ 925 
10/100/1000Mbps - 4 Slot SFP 3COM 3C17204 SuperStack 3 Switch 4400 48 port $ 2099 
3COM 301670500 OfficeConnect Gigabit Switch 5 $ 110 3COM 3C17206 SuperStack 3 Switch 4400 24 port 10/100, Manageable (8 stack) $ 599 
3COM 3C1670800 OfficeConnect Gigabit Switch 8 $ 169 3COM 3C17300 SuperStack III Baseline 4226T 10/100 Switch 24port -- $ 379 
3COM 3C17700 Superstack 3 Switch 4900, 12x 100/1000baseT $ 3025 2 port 10/100/1000, Manageble, Autosensing 
3COM 3C17701 SuperStack 3 Switch 4924 (24x100/1000Base-T Port) $ 3829 3COM 3C17304 SuperStack III Switch 4228G 24 Port 4 2x 10/100/1000 -- $ 495 
3COM 3C17702 Superstack 3 Switch 4900SX , 12x 100/1000baseSX $ 5149 2 GBIC ports, Manageable 
3COM 3C17706 SuperStack 3 Switch 4950 12 ports 10/100/1000 Base T, $ 6150 3COM 3CR17500-91 SuperStack III Switch 3226, 24 port, 10/100Mbps -- $ 495 
6 ports 1000 Base SX, 6 GBIC Slots 2 port Gigabit (2 port UTP or 2 port SFP) 
3COM 3C17714 SuperStack 3 Switch 4900 4 Slot GBIC Module $ 929 3COM 3CR17501-91 SuperStack III Switch 3250, 48 port, 10/100Mbps -- $ 910 
3COM 3CR17500-91 SuperStack 3 Switch 3226, 24 port 10/100, 2 port $ 499 2 port Gigabit (2 port UTP or 2 port SFP) 
Gigabit UTP or 2 port SFP 3COM 3CSFP91 3Com 1000Base-SX SFP Transceiver $ 369 
ALLIED TELESYN AT-GS916GB 16 port, 10/100/1000TX -- 2 Gbic expansions, $ 599 ALLIED TELESYN AT-8024 24 port 10/100, Manageable, Stacking $ 2179 
Unmanaged ALLIED TELESYN AT-8024GB 24 port 10/100 4 2 x GBIC Slots, Manageable, Stacking $ 629 
ALLIED TELESYN AT-GS924GB 24 ports, 10/100/1000TX -- 2 Gbic expansions, $ 729 ALLIED TELESYN AT-8026T 24x 10/100TX, 2x1000BaseTX Enhanced Stacking $ 499 
Unmanaged Managed Switch 
CISCO WS-C2950T-48-SI 48 Ports 10/100 Mbps and 2 ports $ 1996 ALLIED TELESYN AT-FS708 8 Ports 10/100TX (RJ-45) Unmanaged Fast $ 59 
10/100/1000BASE-T uplinks, Standard Image Ethernet Switch 
CISCO WS-C2970G-24T-E 24 Ports 10/100/1000T Enhanced Image $ 3196 ALLIED TELESYN AT-FS708LE 8 Ports 10/100TX (RJ-45) Unmanaged Fast $ 49 
COMPEX DSG-1005 5 port of 10/100/1000 Mbps Desktop Switch Gigabyte, $ 129 Ethernet Switch, Compact Size 
4K MAC address, 128Kb RAM, 1Gb backplane ALLIED TELESYN AT-FS709FC 8 Ports 10/100TX (RJ-45) & 1 Port 100FX $ 249 
COMPEX DSG-1008 8 port of 10/100/1000 Mbps Desktop Switch Gigabyte, $ 145 Fiber (SC) Uplink Unmanaged Switch 
4K MAC address, 128Kb RAM, 1Gb backplane ALLIED TELESYN AT-FS716 16 Ports 10/100TX (RJ-45) Unmanaged Fast $ 109 
COMPEX GSC-2008WM 8 Port 10/100/1000 Mbps,Cable CAT 6, 8K Mac address, $ — 1077 Ethernet Switch 
Port Based VLAN & Tagged VLAN ALLIED TELESYN AT-FS724i 24 Ports 10/100TX (RJ-45) Unmanaged Fast $ 199 
COMPEX SGX - 3226 24 Port 10 / 100 -- 2 Port 1000 Mbps switch with $ 589 Ethernet Switch 
Inregrated Routing capabillityfor Broadband Internet Sharing, optional Fibre CISCO WS-C2948G 48Ports 10/100TX(RJ45)-- 2 GBIC Slots, Layer 3 Switch Catalyst $ 5095 
Optic Module, Port Mirroring, 12 Gbps backplane capacity, Rack Mount 19”, CISCO WS-C2950C-24 24 Ports, 10/100Mbps With 2 100BASE-FX uplinks, 
Port Trunking, 802,1p Priority @ueuing, Port Based & Tagged VLAN,SNMP & Catalyst switch, Enhanced Image $ 1865 
RMON, SNMP Managed Switch CISCO WS-C2950G-24-EI 24Ports 10/100Mbps, 2 GBIC slots, Enhanced Image $ 2120 
COMPEX SXP-2226WM 24 Port 10 / 100 Mbps -- 2 Port 1000 Mbps Gigabyte $ 405 CISCO WS-C2950SX-24 24 Ports 10/100Mbps with 2 1000BASE-SX ports, $ 1525 
Web Managed Switch, VLAN, Port Trunking 6,4 Gbps backplane capacity, Standard Image only 
Multi Platform Management, Optional Fibre Optic Module, Rack Mount 19” CISCO WS-C2950T-24 24 Ports 10/100Mbps with 2 10/100/1000BASE-T ports, $ 1100 
DLINK DGS-1008D/E 8 port 10/100/1000Base-T, Auto-sensing, Auto-MDI-X, $ 157 Enchanced Image 
Stand-alone, Unmanaged, Desktop CISCO WS-C3550-24-SMI 12 Ports 10/100 with 2 GBIC slots, Enhanced Image $ 1745 
DLINK DGS-1016TL/E 16-port 10/100/1000Base-T, Auto-sensing, Auto-MDI-X, — $ 486 CISCO WS-C3750-24TS-S 10/100 Ports - 2 SFP Standard Multilayer Image $ 3595 
Stand-alone, Unmanaged, 19” Rackmount COMPEX CGX-3224 24 Port 10/100 Mbps -- 2 Port Gigabit/Fibre optic $ 377 
DLINK DGS-1024TL/E 24-port 10/100/1000Base-T, Auto-sensing, Auto-MDI-X, — $ 693 module (optional) switch with Integrated Routing capabillity, 12 Gbps backplane 
Stand-alone, Unmanaged, 19” Rackmount capacity, Rack Mount 19”, Port Trunking, Port Based & Tagged VLAN 
LINKSYS SD2005 5-Port , 10/100/1000Mbps, Desktop, Gigabit Switch $ 120 COMPEX PS-2208B 8 Port 10 / 100 Mbps Fast Ethernet Pocket Switch, $ 37 
LINKSYS SD2008 8-Port ,10/100/1000Mbps, Desktop, Gigabit $ 163 1.6 Gbps backplane capacity, Compact Desktop Casing 
LINKSYS SR2016 16-Port ,10/100/1000Mbps, Desktop, Gigabit $ 377 COMPEX PS-2216 16 Port 10 / 100 Mbps Fast Ethernet Pocket Switch, $ 75 
LINKSYS SR2024 24-Port ,10/100/1000Mbps, Desktop, Gigabit $ 527 3.2 Gbps backplane capacity, Port Trunking 

COMPEX SAS 2224 24 Port 10 / 100 Mbps Switch with Power Button Interface,” $ 135 
3COM 3016471 SuperStack III Baseline 10/100 Switch 24port, Unmanaged $ 123 COMPEX SGX 3226 24 Port 10 / 100 -- 2 Port 1000 Mbps switch with Integrated” $ 585 
3COM 3016471 SuperStack III Baseline 10/100 Switch 24port, Unmanaged $ 145 Routing capabillity for Broadband Internet Sharing 
3COM 3C16475A SuperStack III Baseline 10/100 Switch 24port - Gigabit 2port, $ 289 COMPEX SXP-2224 WM 24 Port 10 / 100 Mbps Web-based Management Switch, $ 213 
Unmanaged VLAN, Port Trungking, 6,4 Gbps backplane capacity, Multi Platform Management, 
3COM 3C16476A SuperStack III Baseline 10/100 Switch 48port -- Gigabit 2port, $ 619 Optional Fibre Optic Module , Rack Mount 19” 
Unmanaged DLINK DES-1008D/E 8-port UTP, 10/100Mbps, Auto-sensing, Stand-alone, $ 37 
3COM 3C16477A SuperStack III Baseline 10/100/1000 Switch 8 port $ 300 Unmanaged 
3COM 301670108 OfficeConnect Switch 8 port with Gigabit Uplink $ 110 DLINK DES-1016D/E 16-port UTP, 10/100Mbps, Auto-sensing, Stand-alone, $ 83 


78 INFOLINUX 05/2005 


www.infolinux.web.id 


Unmanaged 


1-port — WAN,10Mbps, DSL/Cable 


DLINK DES-1024 R-- 24-port UTP, 10/100Mbps, Auto-sensing, Stand-alone, $ 167 LINKSYS BEFVP41 EtherFast Cable/DSL , 4-port UTP, 10/100Mbps Switch, - VPN $ 140 
Unmanaged LINKSYS RV082 VPN — Router 2 port WAN 8 port RJ45, load balancing $ 350 
DLINK DES-1218R-- 16-port UTP, 10/100 Mbps, Auto-sensing, Stand-alone, $ 405 
Unmarageabie, support Gigabit modus 
LINKSYS EF3124 EtherFast-3DAE 3124, 24-Port 10/100 Ethernet Switch, $ 140 2WIRE 1070 1-Port ADSL Modem Router $ 129 
Autosensing (Module Optional) 2WIRE 1700HG 4-Port ADSL Modem Router, IEEE802.119 Wireless Access Point $ 199 
LINKSYS EF4116 Etherfast Desktop 16 port, 10/100Mbps Switch $ 87 3COM US-3CP453453 US Robotics Courier V. Everything 56K $ 270 
LINKSYS EF4124 Etherfast Desktop 24 port, 10/100Mbps Switch $ 133 ATRIE 288 LCD Atrie LeasedLine Modems with LCD Display $ 295 
LINKSYS EZXS88W EtherFast, 8-port UTP, 10/100Mbps, Auto-sensing, $ 60 ATRIE IDSL4000 WireSpan IDSL4000 V35 Interface $ 400 
Unmanageable DLINK DI-300W ISDN Router, U Interface $ 425 
LINKSYS SD208 EtherFast, 8-port UTP, 10/100Mbps, Auto-sensing, Rack-Mount, $ 53 FIC NT 300 NT1 for ISDN Connection, 1 port RJ 11, 1 port RJ 45 $ 205 
Unmanageable FIC Unik-22 UTA 1 U Port, 2 Analog Ports, 1 S/T Port, 1 Data Port, & 1 USB Port” $ 320 
SMC EZ1016DT EzSwitch DT 10/100 - 16 port Non Managable $ 99 RAD ASM-31/230/V.35 2 Wire Line Full Duplex Baseband Modem V.35 Interface” $ 460 
SMC EZ1024DT EzSwitch DT 10/100 - 24 port Non Managable $ 179 (Cable Not Included) 
SMC EZ1024FDT EZSwitch 10/100 FDT - 24 port (uses SMC-EZ108xxx modules) $ 199 RAD ASMi-51/UTP MSDS Modem with Remote Management, IP-Router Interface $ 870 
Non Managable (Cable Not Included) 
SMC EZ108DT EZ Switch, 8-port UTP, 10/100Mbps, Full Duplex, IEEE 802.3x $ 69 RAD ASMi-51//35 2 Wire Line MSDS Modem with Remote Management $ 800 
Flow Control , Power Supply built-in (Cable Not Included) 
SMC EZ6505TX EZSwitch 5 ports 10/100 Mbps UTP, full duplex, Non Managable $ 39 RAD ASMi-52/AC/M/UTP/4W 4 Wire Line SHDSL Modem, Master Version, $ 905 
IP-Bridge Interface (Cable Not Included) 

ROUTER & BRIDGES RAD ASMI-52/AC/M/UTP/A/2W 2 WIRE LINE SHDSL MODEM, Master Version, $ 950 
ALLIED TELESYN AT-MC601 / — AT-MC602 10 MBPs Extended Ethernet $ 375 IP-Bridge Interface (Cable not Included) 
Operation over — phone-grade, twisted-pair, wiring (CAT, 2, 3) at distances RAD ASMi-52/AC/MNV.35/2W 2 Wire Line SHDSL Modem, Master Version, $ 620 
up to 1.2Km — or 4,000 feet (Cable Not Included) V.35 Interface (Cable Not Included) 
CISCO 1721 10/100BaseT Modular Router with 2 WAN slots, $ 1015 RAD RIC-E1 (Using UTP Connection) - Converts between V.35, X.21, V.36, $ 550 
32M Flash/64M — DRAM RS-530, Ethernet/Fast Ethernet bridge or IP router to unframed E1 or T1 
CISCO 1721 — Bundle CISCO 1721 4 WIC-1T 4 — CAB-SS-V35MT $ 1175 interfaces - 2.048 Mbps bit rate in E1 and 1.544 Mbps in T1 - Available as 
CISCO 1751 10/100 Modular Router with 3 slots, IOS IP, - 32Flash/64DRAM $ 1495 a standalone unit or as a card for the ASM-MN-214 rack - Receive, internal 
CISCO 1751-V 10/100 Modular Router with Voice,32Flash/96DRAM $ 2120 and external clocking options - V.54 diagnostic loop - AC or DC power supply 
CISCO 1760 10/100 Modular Router with 4 slots,19-in Chassis,32Flash / $ 1595 RAD RIC-E1 (Using V.35 Connection) - Converts between V.35, X.21, V.36, $ 550 
— 64DRAM RS-530, Ethernet/Fast Ethernet bridge or IP router to unframed E1 or T1 
CISCO 1760-V 10/100 Modular Router with Voice IP,19-in Chassis,32Flash / $ 2205 interfaces - 2.048 Mbps bit rate in E1 and 1.544 Mbps in T1 - Available as 
— 96DRAM a standalone unit or as a card for the ASM-MN-214 rack - Receive, internal 
CISCO 2611XM Dual — 10/100 Ethernet Router with Cisco IOS IP, 32Flash / $ 2120 and external clocking options - V.54 diagnostic loop - AC or DC power supply 
- 128DRAM ZNXEL OmniNet USB II ISDN USB Terminal Adapter $ 175 
CISCO 2621XM Mid — Performance Dual 10/100 Ethernet Router with Cisco IOS ' $ 2630 ZYXEL OmniNet USB Plus ISDN S/T Terminal Adapter with USB Interface and $ 240 
IP,32Flash / — 128DRAM one POTS 
CISCO 2650XM High — Performance 10/100 Modular Router with Cisco IOS IP, $ 2800 
32Flash / - 256DRAM IRELESS LAN 
CISCO 2651XM-V CISCO2651XM, AIM-VOICE-30, IOS IP Voice — 12.3/4)T, $ 5095 2WIRE 802.119 PC Card Wireless Adapter PC Card Adapter, Wireless IEEE $ 55 
32Flash / 256DRAM 802.119, 2.4GHz, Data Rate 54Mbps 
CISCO 3725 3700 — Series, 2-Slot, 2 FE, Multiservice Router 32Flash / $ 7225 2WIRE 802.11g USB Wireless Adapter USB Wireless Adapter, Wireless IEEE $ 65 
— 256DRAM 802.119, 2.4GHz, Data Rate 54Mbps 
CISCO 3745 3700 — Series, 4-Slot, Dual FE, Multiservice Router 32Flash / $ 10200 3COM 3CRDAG675 Airconnect 54Mbps Wireless LAN PCI Card $ 105 
— 256DRAM 3COM 3CRPAG175 3Com 11a/b/g Wireless PC Card with XJACK Antenna $ 105 
CISCO 801 ISDN/Ethernet Router, One 10BASE-T — (RJ-45), One ISDN BRI1 S/T  $ 679 3COM 3CRSHPW196 Airconnect 11Mbps Wireless LAN PCMCIA w/ XJack Antenna $ 69 
(RJ-45 connector) 3COM 3CRSHPW796 Airconnect 11Mbps Wireless LAN PCMCIA $ 45 
CISCO 802 ISDN — BRI/Ethernet Router, One 10BASE-T (RJ-45), One ISDNBRIU  $ 679 3COM 3CRWE154G72 OfficeConnect Wireless 119 PC Card 54 Mbps $ 59 
(RJ-45 — connector) 3COM 3CRWE254G72 OfficeConnect Wireless 119 USB Adapter 54 Mbps $ 69 
CISCO 803 ISDN — BRI/Ethernet Router , 4-port Hub 10BASE-T (RJ-45) , $ 765 3COM 3CRWE454G72 OfficeConnect Wireless 119 Access Point 54 Mbps $ 89 
One ISDN BRI S/T, — Two RJ-11 3COM 3CRWE52196 3Com 11Mbps Wireless Cable/ DSL Gateway w/ 4 port switch $ 99 
CISCO 804 ISDN — BRI/Ethernet Router , NT-1, 4-port Hub 10BASE-T (RJ-45, $ 765 3COM 3CRWE554G72 OfficeConnect Wireless 119 Cable/DSL Gateway 54 Mbps $ 105 
One ISDN BRI U, - Two RJ-11 3COM 3CRWE825075A 3Com AP8250 802.11g Dual Slot Access Point $ 569 
CISCO 805 Ethernet/Serial Router, One 10BASE-T (RJ-45), One Serial — port $ 850 ALLIED TELESYN AT-WCP200G 54Mbps, IEEE802.11g9, Wireless PCI Adapter $ 65 
CISCO 805 — Bundle CISCO 805 - - CAB-SS-V35MT-3D $ 749 BILLIONTON WAP11 Wireless CardBus 11 Mbps, 64/128 bit WEP, IEEE 802.11b  $ 40 
CISCO 837-K9 Cisco 837 ADSL Router $ 550 CISCO AIR-AP1220B-A-K9 802.11b AP w/Avail CBus Slot, FCC Cnfg $ 750 
DLINK DI-704P Express EtherNetwork 4 port UTP 10/100Mbps Auto-sensing, $ 75 COMPEX irdaNet iRE201 4Mbps Fast Infrared Interface, 100Base-TX, Web based $ 109 
1-port — UTP for ADSL and Cable Modem Connection, Broadband Router & RS232 Serial Support 
Plus Print — Server COMPEX SKW811 Wireless Broadband, 11Mbps, 64bits or 128bits, $ 192 
DLINK DI-804HV Express EtherNetwork 4 port UTP — 10/100Mbps Auto-sensing, $ 115 802.3u 100Base-TX, CSMA/CD 
1-port UTP for ADSL and Cable Modem Connection, —- Broadband VPN Router COMPEX WL-11B-- Wireless LAN PCMCIA Adapter, 11 Mbps, 64bits or 128bits $ 49 
LINKSYS BEFSR41W 10/100Mbps 4-Port Switch -1 10Mbps WAN — Port DSL/” $ 95 transmission 
Cable Router 4 Wireless Acces Point (Optional) COMPEX WLU-11A-E Wireless LAN USB Adapter, 11Mbps, 64bits or 128bits $ 50 
LINKSYS BEFSR81 BroadBand Router, 8-port UTP, 10/100Mbps Switch LAN, $ 114 transmission 

www.infolinux.web.id INFOLINUX 05/2005 79 


Teka-Teki Linux 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


eka-Teki Linux 


A 


TN—SAXS—O——MNMAMOXAU 
NXKOOxXZxXZ —O0-OnNL$O 
OC25—.5OPASAMNE Ma 
LP XYNDrE YOYOTLSLOSA 
KADOr DISS OP—SaIb 


| 
O 

| 
K 

| 
A 
Cc 
L- 
S 
R 
A 
M 
E 
S 
A 


MO O— LOOP PO — 
NN NA —OO—ILYOTIKX 


: 


KASI EPOO—OMXOIZ 
ATM — YOOOOONUXKAKXJO 


ODOLLOOORDPDUWNOK 
OmZE LAXKAGOO—CALOZ 
TI MSTMVOLXKPPKP 
OOXLUKOTXKILKYOYH 
AO ee 2OOO— LO 


PLUE Ta 


Berniat mendapatkan Printer Epson C45 
Sistem I-Flow atau Keyboard Lighting 
Bluetech dari Blue Ray? 

Kami menyediakan 1 buah Printer Epson 
C45 bagi pemenang pertama serta 1 buah 
Keyboard Lighting Bluetech bagi pemenang 
kedua. 

Baca keterangannya pada kotak di bawah. 


Hadiah Keyboard Bluetech 
Pemenang pertama 
1. Dwi Satria Wirawan 
Jl. Wiranta, Cicadas - Bandung 40121 
2. Galih Hajar Raka S. 
Jl. Trimargo Wetan, Yogyakarta 55233 
3. Dawud Gede W. 
Bumi Waringin, Bojong Gede - Kab. Bogor 
16320 
4. Dian Utomo 
Komp. Deplu Caraka Bhuana, 
Jr. Mangu Timur 15222 
5. Moch. Fitri Abdullah 
Jaban, Sinduharjo, Ngaglik - Sleman 
DIY 55581 


Pemenang Teka Teki Linux Edisi 03/2005: 


Multimedia Keyboard -- 
Mouse Character 
Pemenang kedua 
1. Gunawan Moch. Alfatah 
Komp. Bridgestone, Desa Harapan Jaya, 
Bekasi Utara 17124 
2. Cynthia Kurniawan 
Jl. Cisokan Baru, Bandung 40122 
3. Deny Nur 
Kec. Kampar, Air Tiris - Riau 28461 
4. Murni 
Jl. Raya Kelapa Nias, Jakarta Utara 
5. Herman Yosef Hermawan 
Jl. Semeru, Tegal Harjo - Solo 57128 


Caranya: 


Di antara susunan huruf di samping tersembunyi 
beberapa nama aplikasi chatting yang terdapat 
di dunia Linux. Pada contoh di samping diper- 
lihatkan Xchat'. Arah tulisan bisa berupa hori- 
zontal, vertikal, maupun diagonal, dengan arah 
membaca bisa dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, 
atas ke bawah, atau bawah ke atas. 


Anda tidak perlu mengungkap semua nama ap- 
likasi chatting yang tersedia di samping, Anda 
hanya perlu mengungkap 5 (lima) nama aplikasi 
chatting saja. Kemudian kirimkan jawaban Anda 
melalui kartu pos ke Redaksi InfoLINUX, Jl. 
Kramat IV No. 11, Jakarta 10430. Jangan lupa 
agar menyertakan kupon Kuis InfoLINUX yang 
tercantum di halaman ini. Kartu pos Anda kami 
terima paling lambat tanggal 1 Juni 2005. Kar- 
tu pos akan diundi dan nama pemenang kami 
umumkan di InfoLINUX No. 07/2005. 


Bagi para pemenang, harap mengonfirmasikan 
ke Sekretariat Redaksi InfoLINUX melalui tele- 
pon (021) 315-3731 ext. 40. Pemenang yang 
tinggal di Jabotabek, harap mengambil lang- 
ung hadiahnya di Kantor Redaksi InfoLINUX, 
ada jam kerja (Senin s/d Jumat pukul 9.30 s/d 
6.30) dengan menyerahkan fotocopy identitas 
iri. Bagi pemenang di luar Jabotabek, hadiah 
kan dikirim (ongkos pengiriman hadiah ditang- 
ung pemenang). Hadiah yang tidak diklaim 
ngga dua bulan semenjak terbitnya edisi pen- 
umuman ini dinyatakan hangus. 


n 


SIS GI Ba ai 


80  INFOLINUX 05/2005 


www.infolinux.web.id 


EDISI MENDATANG Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


InfoLINUX Bulan Depan 


Pemimpin Umum: Mario Alisjahbana 

Pemimpin Redaksi: Rusmanto Maryanto 

Redaktur Senior: Anton R. Pardede, 

Effendy Kho ea 

Redaktur Ahli: Budi Rahardjo, Da patka n Ed ISI 06/ 200 5 
| Made Wiryana, Michael S. Sunggiardi 

Staf Redaksi: E. Wiryadi Salim 

Sidang Redaksi: Ahmad Suwandi, 


Arif Yuliardi, Bonifacius S. Ryanto, 

Khairuddin a r ui @ 
Kontributor: Noprianto 

Produksi: Renny Fitriastuti @ p) 
Sekretariat: Evawani Utami Putri U C a te S I ste m | t u 
Alamat: e 
Jl. Kramat IV No. 11 Jakarta 10430 
Telepon: (021) 315-3731, 230-5318, 


316-2108 Perbaikan bug ter- 
Faksimili: (021) 315-3732 jadi setiap saat. Pada 
TATA LETAK & DESAIN 2 au 
Abdul Gofur, Lely Yulaena, Ria Canseria edisi mendatang, akan 
IKLAN, PROMOSI & KERJA SAMA dibahas pentingnya 
Manajer: Thomas Hendra Waskita melakukan update 
Staf: Imam Ariyanto, Indran B. Sapto, Ta KT 
Meladi Krisbiono pada sistem Linux 
SIRKULASI: Purwaluyo Anda dan bagaimana Ke —— 
. Ba I— 
Alamat langkah-langkahnya. sa — 
Jl. Pulo Buaran III, F5-6 BPSP 
Kawasan Industri Pulogadung 
Jakarta 13930 
Telepon: (021) 4682-6816, 461-6779 Linspire Five-0 
Pe ama 2 Distro yang dulunya dikenal dengan nama Lindows ini meluncur- 
Untuk berlangganan atau pemesanan edisi- Napak . 
edisi sebelumnya lihat halaman 81 kan versi terbarunya, yaitu Five-0. Apa saja yang ditawarkan pada 
distro yang konon mirip Microsoft Windows XP atau Apple Mac 


KEUANGAN: Deetje Monoarfa (Manajer) 


OSX ini? 


PENERBIT: PT InfoLinux Media Utama 


PENCETAK: PT Dian Rakyat, Jakarta 
Isi di luar tanggung jawab percetakan 


Semua tip yang ada di dalam majalah ini 
gunakan atas risiko Anda sendiri. Kami tidak 
bertanggung jawab atas kehilangan data 
atau kerusakan pada komputer, alat-alat, 


atau software yang Anda miliki ketika meng- A du S oftwar e 

gunakan tip atau saran. : , : , an . 
Linux merupakan trademark dari Linus Aplikasi FTP-Client tersedia puluhan di Linux. Tengok enam di an- 
Torvalds. Linux di sini adalah pemendekan taranya. 


dari GNU/Linux. 
Semua trademark lainnya merupakan hak 
masing-masing pemiliknya. 


Memonitor Koneksi Server dengan SMS Gateway 
Siapa bilang admin harus berada di dekat mesin server? Karena 
ternyata memonitor server bisa dilakukan admin dari mana saja. 


Topik-topik pada edisi mendatang masih mungkin berubah. 


82 INFOLINUX 05/2005 www.infolinux.web.id 


